77 Tanya-Jawab Seputar Shalat 


Disusun Oleh: 

H. Abdul Somad, Lc., MA. 

SI Al-Azhar, Mesir. S2 Darul-Hadits, Maroko. 
Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 


1 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Sekapur Sirih. 


0*yij aJ| ^^IpJ “A-b>»J <ulp ^ ^ (J^O L5^ 0*)L/2jlj dJO 

Seorang laki-laki tua datang kepada saya, rambutnya sudah memutih karena usia, setelah 
bersalaman ia pun berucap, "Pak Ustadz, ketika bangkit dari ruku', saya selalu mengucapkan 
'Sami'allahu li man hamidah’. Kata penceramah di kampung saya, ma'mum yang melakukan perbuatan 
seperti itu, maka shalatnya batal. Bagaimanakah shalat saya selama ini?". 

Dalam sebuah pengajian, terlihat seorang jamaah yang melaksanakan shalat, ketika Takbiratul- 
Ihram ia angkat kedua tangannya setinggi-tingginya, setiap kali tegak bangun dari sujud ia kembali 
mengangkat kedua tangannya. 

Seorang muslim yang hidup bernafas karena nikmat dan karunia Allah, detak jantungnya karena 
qudrat dan iradat Allah, tapi tidak pernah mau menempelkan dahinya untuk bersimpuh sujud ke hadirat 
Allah. 


Tiga kasus di atas memberikan gambaran kepada kita tentang potret ummat saat ini. Saya 
berharap, meskipun jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan buku kecil ini dapat memberikan 
jawaban untuk ketiganya. 

Saya kemas dalam bentuk tanya-jawab untuk memudahkan pembaca. Biasanya, ketika 
membaca pertanyaan, akal bekerja ingin mencari jawaban, saat itulah jawaban datang, mudah- 
mudahan lebih merasuk ke dalam hati dan akal. 

Saya sebutkan beberapa pendapat mazhab, bukan untuk mengacaukan amalan ummat selama 
ini, akan tetapi untuk mengetahui bahwa pendapat itu banyak dan masing-masing memiliki dalil, sikap 
menghormati akan menguatkan ukhuwwah umat ini. 

Buku kecil dan sederhana ini jauh dari kesempurnaan, masih perlu kritik yang membangun dari 
pembaca. Semoga menjadi bahan kritikan bagi para ulama, dapat menjadi insipari bagi para pemula, 
menjadi bekal amal ketika menghadap Yang Maha Kuasa. 


Pekanbaru, 18 Mei 2013 
H. Abdul Somad, Lc., MA. 


2 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Daftar Isi 


(Tekan CTRL + F untuk mencari tulisan sesuai judul yang diinginkan) 

Pertanyaan 1: Apakah shalat itu? 

Pertanyaan 2: Apakah dalil yang mewajibkan shalat? 

Pertanyaan 3: Bilakah Shalat diwajibkan? 

Pertanyaan 4: Bilakah seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan shalat? 

Pertanyaan 5: Apakah shalat mesti dilaksanakan secara berjamaah? 

Pertanyaan 6: Apa saja keutamaan shalat berjamaah itu? 

Pertanyaan 7: Apakah hukum perempuan shalat berjamaah ke masjid? 

Pertanyaan 8: Bagaimanakah cara meluruskan shaf? 

Pertanyaan 9: Bagaimanakah posisi Shaf anak kecil? 

Pertanyaan 10: Apakah hukum shalat orang yang tidak berniat? 

Pertanyaan 11: Apakah hukum melafazkan niat? 

Pertanyaan 12: Bilakah waktu berniat? 

Pertanyaan 13: Apakah batasan mengangkat kedua tangan ketika Takbiratul-lhram? 

Pertanyaan 14: Berapa posisi mengangkat kedua tangan dalam shalat? 

Pertanyaan 15: Bagaimanakah letak tangan dan jari jemari? 

Pertanyaan 16: Apakah hukum membaca doa Iftitah? 

Pertanyaan 17: Adakah bacaan Iftitah yang lain? 

Pertanyaan 18: 

Ketika akan membaca al-Fatihah dan Surah, apakah dianjurkan membaca Ta'awwudz {A'udzubillah )? 
Pertanyaan 19: Ketika membaca al-Fatihah, apakah Basmalah dibaca Jahr atau sirr? 

Pertanyaan 20: Apakah hukum membaca al-Fatihah bagi Ma'mum? 

Pertanyaan 21: Apakah hukum membaca ayat? Apa standar panjang dan pendeknya? 

Pertanyaan 22: Ketika ruku' dan sujud, berapakah jumlah tasbih yang dibaca? 

3 

Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Pertanyaan 23: Apakah bacaan pada Ruku'? 

Pertanyaan 24: 

Bagaimana pengucapan [aJ-?- ,y. *ul ££*] dan ucapan [-uJ-l bU b,] ketika bangun dari ruku' bagi imam, 
ma'mum dan orang yang shalat sendirian? 

Pertanyaan 25: Adakah bacaan tambahan? 

Pertanyaan 26: 

Ketika sujud, manakah yang terlebih dahulu menyentuh lantai, telapak tangan atau lutut? 

Pertanyaan 27: Apakah bacaan sujud? 

Pertanyaan 28: Apakah bacaan ketika duduk di antara dua sujud? 

Pertanyaan 29: 

Apakah ketika bangun dari sujud itu langsung tegak berdiri atau duduk istirahat sejenak? 

Pertanyaan 30: 

Ketika akan tegak berdiri, apakah posisi telapak tangan ke lantai atau dengan posisi tangan mengepal? 
Pertanyaan 31: Apakah bacaan Tasyahhud? 

Pertanyaan 32: Bagaimanakah lafaz shalawat? 

Pertanyaan 33: Apa hukum menambahkan kata Sayyidina sebelum menyebut nama nabi? 

Pertanyaan 34: Bagaimanakah posisi jari jemari ketika Tasyahhud? 

Pertanyaan 35: 

Jika saya masbuq, ketika imam pada rakaat terakhir, sementara itu bukan rakaat terakhir bagi saya, 
imam duduk Tawarruk, bagaimanakah posisi duduk saya, Tawarruk atau Iftirasy? 

Pertanyaan 36: Bagaimanakah posisi duduk pada Tasyahhud, apakah duduk Iftirasy atau Tawarruk? 

Pertanyaan 37: Adakah doa lain sebelum salam? 

Pertanyaan 38: Adakah doa tambahan lain sebelum salam? 

Pertanyaan 39: Bagaimanakah salam mengakhiri shalat? 

Pertanyaan 40: Ke manakah arah duduk imam setelah salam? 

4 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Pertanyaan 41: Ketika shalat, apakah Rasulullah Saw hanya membaca di dalam hati, atau dilafazkan? 
Pertanyaan 42: Apakah arti thuma'ninah? Apakah standarnya? 

Pertanyaan 43: Bagaimana shalat orang yang tidak ada thuma'ninah? 

Pertanyaan 44: Apa pendapat ulama tentang Qunut Shubuh? 

Pertanyaan 45: Apakah dalil hadits tentang adanya Qunut Shubuh? 

Pertanyaan 46: Apakah ketika membaca Qunut mesti mengangkat tangan? 

Pertanyaan 47: 

Jika seseorang shalat di belakang imam yang membaca Qunut, apakah ia mesti mengikuti imamnya? 
Pertanyaan 48: Adakah dalil keutamaan berdoa setelah shalat wajib? 

Pertanyaan 49: Adakah dalil mengangkat tangan ketika berdoa? 

Pertanyaan 50: Apakah dalil zikir setelah shalat? 

Pertanyaan 51: Apakah ada dalil zikir jahar setelah shalat? 

Pertanyaan 52: Apakah Sutrah itu? 

Pertanyaan 53: Apakah dalil shalat menghadap sutrah? 

Pertanyaan 54: Apakah hukum menggunakan sutrah? 

Pertanyaan 55: Adakah hadits yang menyebut Rasulullah Saw shalat tidak menghadap Sutrah? 
Pertanyaan 56: Apakah boleh membaca ayat ketika ruku' dan sujud? 

Pertanyaan 57: Apakah boleh berdoa ketika sujud? 

Pertanyaan 58: Apakah boleh membaca doa yang tidak diajarkan nabi dalam shalat? 

Pertanyaan 59: Apakah boleh berdoa bahasa Indonesia dalam shalat? 

Pertanyaan 60: Berapa lamakah shalat nabi ketika shalat malam? 

Pertanyaan 61: Apakah ayat yang dibaca nabi? 

Pertanyaan 62: Apakah boleh shalat Dhuha berjamaah? 

Pertanyaan 63: Apakah dalil membaca surat as-Sajadah pada shubuh jum'at? 

Pertanyaan 64: Bagaimana jika dibaca terus menerus? 

5 

Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Pertanyaan 65: Ketika akan sujud, apakah imam bertakbir? 

Pertanyaan 66: Apakah dalil shalat sunnat Rawatib? 

Pertanyaan 67: Apakah shalat sunnat Rawatib yang paling kuat? 

Pertanyaan 68: Apakah ada perbedaan antara shalat Shubuh dan shalat Fajar? 

Pertanyaan 69: Jika terlambat melaksanakan shalat Qabliyah Shubuh, apakah bisa diqadha'? 
Pertanyaan 70: Adakah dalil shalat sunnat Qabliyah Maghrib? 

Pertanyaan 71: 

Waktu hanya cukup shalat dua rakaat, antara Tahyatalmasjid dan Qabliyah, apakah shalat 
Tahyatalmasjid atau Qabliyah? 

Pertanyaan 72: Berapakah jarak musafir boleh shalat Jama'/Qashar? 

Pertanyaan 73: Berapa hari boleh Qashar/Jama'? 

Pertanyaan 74: Bagaimanakah cara shalat khusyu'? 

Pertanyaan 75: Apakah fungsi shalat? 

Pertanyaan 76: Apakah shalat yang tertinggal wajib diganti? 

Pertanyaan 77: Apakah hukum orang yang meninggalkan shalat secara sadar dan sengaja? 


6 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Pertanyaan 1: Apakah shalat itu? 

Jawaban: 

Shalat menurut bahasa adalah: [jU>jJi] doa atau [jyA jU>jJl]doa untuk kebaikan. 

Sedangkan menurut istilah syariat Islam adalah: [<*-Ldl> t JU i\j Jlyt] 
Ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan Takbir dan ditutup dengan Salam 1 . 


Pertanyaan 2: Apakah dalil yang mewajibkan shalat? 
Jawaban: 

Dari al-Qur'an: 


4_«_bsJl ^'jjs kiiJSj slS^ll I^jJjj J.LJl aJ dj£ aJJI *^/l 


"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada- 
Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan 
zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”. (Qs. al-Bayyinah [98]: 5). 

Ayat: 


rii pVr 


maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tall Allah. Dia adalah 
Pelindungmu, Maka Dlalah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong". (Qs. Al-Hajj [22]: 78). 

Dan banyak ayat-ayat lainnya. 

Dalil hadits Rasulullah Saw: 

oISjJl b' L 5^' aCw?' p I ^ » JlJ —<ulf- ^lil ^1 


Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Agama Islam itu dlbangun atas lima 
perkara: agar mentauhidkan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa 
Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji". (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

1 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 1/572. 

7 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Dan hadits-hadits lainnya. 


Pertanyaan 3: Bilakah Shalat diwajibkan? 

Jawaban: 


Shalat diwajibkan lima waktu sehari semalam sejak peristiwa Isra' dan Mu'raj Rasulullah Saw 
berdasarkan hadits: 


f (S 2JI 4j aII! — <ulf- ^ L5^ lLUL* ^jJ 

0 jj£ ^£.aJ (J^Cj Si aJ j \j CS^y 


Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Shalat diwajibkan kepada Rasulullah Saw pada malam ia di-lsra'-kan, 
shalat itu ada lima puluh, kemudian dikurangi hingga dijadikan lima, kemudian Rasulullah Saw dipanggil: 
"Wahai Muhammad, sesungguhnya kata yang ada pada-Ku tidak diganti, sesungguhnya untukmu 
dengan lima shalat ini ada lima puluh". (HR. At-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi berkata: "Hadits Hasan 
Shahih"). 


Pertanyaan 4: Bilakah seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan shalat? 

Jawaban: 


Seorang muslim wajib melaksanakan shalat ketika ia telah baligh dan berakal, akan tetapi sejak dini 
telah diperintahkan sebagai proses belajar dan latihan, sebagaimana hadits: 


CjstH _r~ s ' i^l 'Cdkrd ' IjJ3 


"Perintahkanlah anak-anak kamu agar melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. 
Pukullah mereka ketika mereka berumur sepuluh tahun. Pisahkan tempat tidur mereka". (HR. Abu 
Daud). 


Pertanyaan 5: Apakah shalat mesti dilaksanakan secara berjamaah? 

Jawaban: 

Ya, berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman: 

'SU>\ A cjM cJtf'iS 13 


8 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat 
bersama-sama mereka". (Qs. An-Nisa' [4]: 102). 

Allah tetap memerintahkan shalat berjamaah ketika saat berperang jihad // sabilillah, jika ketika 
berperang tidak menggugurkan shalat berjamaah maka tentunya pada saat aman lebih utama. Andai 
shalat berjamaah itu bukan suatu tuntutan, pastilah diberikan keringanan saat kondisi genting. 


Rasulullah Saw mendidik para shahabat untuk shalat berjamaah secara bertahap, diawali 
dengan memberikan motifasi: 




dPUJrl » JLs 


^3 




Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Shalat berjamaah lebih utama 
daripada shalat sendiri 27 tingkatan”. (HR. Al-Bukhari). 


Kemudian dilanjutkan dengan inspeksi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits: 


0*)ta » JlJ I^JlJ .« 0*)bs <u1p auI ls^ 5- 5-4 Cd id) 

0)3 l 5 ^" $3 dfiyLyj'j 0 ^ 11 *j 3 J 3 i-^Ji 0 ) » ))d ,V .« 

o 0_>3 L ^jl ^j^Jl ddd? 0)3 oj£j3SjS 1 id. ..^ <Jj^ 

.« jui <d)i j) 4 ~^ 34-* b *3 £<• 


Dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata: "Suatu hari Rasulullah Saw melaksanakan shalat Shubuh bersama kami. 
Rasulullah Saw bertanya: "Apakah si fulan ikut shalat berjamaah?". Mereka menjawab: "Tidak". 
Rasulullah Saw bertanya: "Apakah si fulan ikut shalat berjamaah?". Mereka menjawab: "Tidak". 
Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya dua shalat ini lebih berat bagi orang-orang munafik. Andai 
kamu mengetahui apa yang ada dalam dua shalat ini, pastilah kamu menghadirinya walaupun kamu 
merangkak dengan lutut. Sesungguhnya shaf pertama seperti shafnya para malaikat. Andai kamu 
mengetahui keutamaannya, maka kamu akan segera menghadirinya. Sesungguhnya shalat satu orang 
bersama satu orang lebih baik daripada shalat sendirian. Shalat satu orang bersama dua orang lebih baik 
daripada shalat satu orang bersama satu orang. Lebih banyak maka lebih dicintai Allah". (HR. Abu Daud). 


Selanjutkan Rasulullah Saw memberikan ancaman bagi mereka yang menyepelekan shalat 
berjamaah: 


^ ^llib y>\ 01 ujLl » 

^6 .« i-^" lllip ki\ ’ i>1 


LOb <u1p djol d_Ui ))ySj 01 

^Js jJj (5-4jj-ri ‘~ T Jhd-\ (v-felf- \jpyAs (5-4 3*11 dips- bydduP Jl>rj diJUO 


Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw kehilangan beberapa orang pada sebagian shalat, 
maka Rasulullah Saw bersabda: "Aku ingin memerintahkan seseorang memimpin shalat berjamaah, 
kemudian aku menentang orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah, aku perintahkan agar 
rumah mereka dibakar dengan ikatan-ikatan kayu bakar. Andai salah seorang dari mereka mengetahui 


9 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



bahwa ia akan mendapati tulang yang gemuk (daging), pastilah ia akan menghadirinya". Yang dimaksud 
Rasulullah Saw adalah shalat Isya'. (HR. Muslim). 


Dalam hadits lain disebutkan: 


.« 


^ lijJ (JUrj <ulp LS^ 5- 


,v /.P 


Dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Hendaklah mereka berhenti meninggalkcm 
shalat berjamaah atau aku akan membakar rumah mereka". (HR. Ibnu Majah). 


Pertanyaan 6: Apa saja keutamaan shalat berjamaah itu? 

Jawaban: 

Banyak keutamaan shalat berjamaah menurut Sunnah Rasulullah Saw, berikut ini beberapa keutamaan 
tersebut: 

1. Lipat ganda amal. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis: 

,(<( JjLll <Lpl^l4 })! Jti <ulp ^lil 01 if 


Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Shalat berjamaah leblh balk daripada 
shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh tingkatan". (HR. Muslim). 

2. Allah Swt menjaga orang yang melaksanakan shalat berjamaah dari setan. Rasulullah Saw 
bersabda: 


JsreJLOt Jlj ApLjjkp 4l>-bJlj 4^?l_aJl olijl J-P-Ij b-Ps Uilgjjtjl jj 


"Sesungguhnya setan itu bagi manusia seperti srigala bagi kambing, srigala menangkap 
kambing yang memisahkan diri dari gerombolannya dan kambing yang menyendiri. Maka 
janganlah kamu memisahkan diri dari jamaah, hendaklah kamu berjamaah, bersama orang 
banyak dan senantiasa memakmurkan masjid". (HR. Ahmad bin Hanbal). 

Dalam hadis riwayat Abu ad-Darda' disebutkan: 



"Ada tiga orang yang berada di suatu kampung atau perkampungan badui, tidak dilaksanakan 
shalat berjamaah, maka sungguh setan telah menguasai mereka. Maka laksanakan shalat 
berjamaah, karena sesungguhnya srigala hanya memakan kambing yang memisahkan diri dari 
jamaah". (HR. Abu Daud). 

3. Keutamaan shalat berjamaah semakin bertambah dengan banyaknya jumlah orang yang shalat. 
Berdasarkan hadits dari Ubai bin Ka'ab. Rasulullah Saw bersabda: 

,j,Uj aUi j,! Uj i Jipi IjJ-j ^ LS Sji Jipl ibkf bfj 


10 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



4. 


"Sesungguhnya shalat seseorang dengan satu orang lebih utama daripada shalat sendirian. 
Shalat seseorang bersama dua orang lebih utama daripada shalatnya bersama satu orang. Jika 
lebih banyak, maka lebih dicintai Allah Swt". (HR. Abu Daud). 

Dijauhkan dari azab neraka dan dijauhkan dari sifat munafik, bagi orang yang melaksanakan 
shalat selama empat puluh hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama 
imam. Berdasarkan hadits Anas bin Malik. Rasulullah Saw bersabda: 


(J? U!_«J 1 PjA 




"Siapa yang melaksanakan shalat karena Allah Swt selama empat puluh hari berjamaah, ia 
mendapatkan takbiratul ihram. Maka dituliskan baginya dijauhkan dari dua perkara; dari 
neraka dan dijauhkan dari kemunafikan". (HR. At-Tirmidzi). Dalam hadis ini terdapat keutamaan 
ikhlas dalam shalat, karena Rasulullah Saw mengatakan: "Siapa yang melaksanakan shalat 
karena Allah Swt". Artinya tulus ikhlas hanya karena Allah Swt semata. Makna dijauhkan dari 
kemunafikan dan azab neraka adalah: dilepaskan dan diselamatkan dari kedua perkara tersebut. 
Dijauhkan dari kemunafikan, artinya: selama di dunia ia diberi jaminan tidak melakukan 
perbuatan orang munafik dan selalu diberi taufiq oleh Allah Swt untuk selalu berbuat ikhlas 
karena Allah Swt. Maka di akhirat kelak ia diberi jaminan dari azab yang menimpa orang 
munafik. Rasulullah Saw memberi kesaksian bahwa ia bukan orang munafik, karena sifat orang 
munafik merasa berat ketika akan melaksanakan shalat. 

5. Siapa yang melaksanakan shalat Shubuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Swt 
hingga petang hari, berdasarkan hadis riwayat Jundub bin Abdillah. Rasulullah Saw bersabda: 

<dll aJo (j 34-* 


"Siapa yang melaksanakan shalat Shubuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah 
Swt”. (HR. Muslim). 

6. Mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umrah. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik. 
Rasulullah Saw bersabda: 


if ' s ' , 'z s s s' o $ s* j; ^ i j, o ^ ^ ^ ^ ^ ^ o i 

aJJI (JlJ (JlJ .« a'jXs'j aSxS- a] cJlS yySj ^ kill JsLaS f aA (3 jy 

.« 4j#lj sJ»lo aS\j » —<ulp 


7. 


"Siapa yang melaksanakan shalat Shubuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir hingga terbit 
matahari, kemudian ia melaksanakan shalat dua rakaat. Maka ia mendapatkan balasan pahala 
seperti haji dan umrah". Kemudian Rasulullah Saw mengatakan, "Sempurna, sempurna, 
sempurna". (HR. At-Tirmidzi). 

Balasan shalat Isya' dan shalat Shubuh berjamaah. Berdasarkan hadis riwayat Utsman bin 'Affan. 
Rasulullah Saw bersabda: 

^ & f & 6 ds*S s' jl S' ^ S O ' y* s s' S 0 ^ 

aIs LcIxa ajPC^- ^ jyj LclSs^ asXj^- <3 s.lcc*Jl jy 


"Siapa yang melaksanakan shalat Isya' berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan 
Qiyamullail setengah malam. Siapa yang melaksanakan shalat Shubuh berjamaah, maka 
seakan-akan ia telah melaksanakan Qiyamullailsepanjang malam". (HR. Muslim). 


11 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



8. Malaikat berkumpul pada shalat Shubuh dan shalat Ashar. Berdasarkan hadis riwayat Abu 
Hurairah. Rasulullah Saw bersabda: 


O ^ £ y 9 1 ^ O y y^ y y y ^ if y y y y 

t, Ijjlj OJl ^ t o'Yd&J O^A-s^ (3 4 AXJ*>0«3 jjlbib A0^1sl*i0 

^ ", & of , 0 , , 

0_j1v2j /»-*3 i-^bLjlJ 4 0_jJ-04 (*-*3 <'- a bojj OjJjjiI® ‘Sfcy* /v^Sjj 1-4 4 -IpI 


"Malaikat malam dan malaikat siang saling bergantian, mereka berkumpul pada shalat Shubuh 
dan shalat 'Ashar. Kemudian yang bertugas di waktu malam naik, Allah Swt bertanya kepada 
mereka, Allah Swt Maha Mengetahui, "Bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hamba- 
Ku?". Mereka menjawab, "Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang melaksanakan shalat 
dan kami datang kepada mereka ketika mereka sedang melaksanakan shalat". (HR. Al-Bukhari 
dan Muslim). 

9. Allah Swt mengagumi shalat berjamaah karena kecintaan-Nya kepada orang-orang yang 
melaksanakan shalat berjamaah. 

<3 i alii oi 


“Sesungguhnya Allah Swt mengagumi shalat yang dilaksanakan secara berjamaah". (HR. Ahmad 
bin Hanbal). 

10. Menanti shalat berjamaah. Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw 
bersabda: 


ji jAjto : 'i .Ai^ji a! jjipi 


j^JUl A>oOUJI J^u'3 




"Seorang hamba yang melaksanakan shalat, kemudian ia tetap berada di tempat shalatnya 
menantikan pelaksanaan shalat, maka malaikat berkata: "Ya Allah, ampunilah ia, curahkanlah 
rahmat-Mu kepadanya". Hingga ia beranjak atau berhadas. (HR. Muslim). 

11. Keutamaan shaf pertama. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah Saw bersabda: 


Aip 01 Vl ly£ i f t liXaJlj jlJLjl j U ^llil pJu jJ 

“Andai manusia mengetahui apa yang ada dalam seruan azan dan shaf pertama, kemudian 
mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan diundi, pastilah mereka akan melakukan 
undian". (HR. Al-Bukhari). 

12. Ampunan dan cinta Allah Swt bagi orang yang ucapan "amin" yang ia ucapkan serentak dengan 
ucapan "amin" yang diucapkan malaikat. Berdasarkan hadits Abu Hurairah. Rasulullah Saw 
bersabda: 


"Apabila imam mengucapkan 'Amin', maka ucapkanlah 'Amin'. Sesungguhnya siapa yang 
ucapannya sesuai dengan ucapan 'Amin' yang diucapkan malaikat, maka Allah mengampuni 
dosanya yang telah lalu”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

13. Andai manusia mengetahui apa yang ada di balik shalat berjamaah, pastilah mereka akan datang 
walaupun merangkak, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: 


12 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 






01 Ml IjUj£ ^ ^ c JjMI jl^iil tj U ^llil jilij jJ » JlS — <u1p au! 1 _jU^ 3 — aUI jj~“j 01 °jiji i_jl 


. « 


3-^3 u^M 7 r - - I' j a^£*Ji 33 u 3-^3 t aO) i^aDs-aM ^ «ii (3 I - * 3-^3 ^ 3 -^ ^ -'-^S' a*Ip 


Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Andai manusia mengetahui apa 
yang ada dalam seruan azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara 
melainkan diundi, mereka pasti akan melakukan undian. Andai mereka mengetahui apa yang 
ada di dalam Takbiratul-lhram, pastilah mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Andai 
mereka mengetahui apa yang ada dalam shalat Isya' dan shalat Shubuh pastilah mereka akan 
datang meskipun merangkak". (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 


Pertanyaan 7: Apakah hukum perempuan shalat berjamaah ke masjid? 

Jawaban: 

Ada dua hadits yang berbeda, 

Hadits Pertama: 


£psi' j 1 2/j^J- j Qyw> ry £pai\ l&g j afj^Jl i'jw> » jll iAs- <&l {gA Jf- aJJI uAs- If 


.« 4~j d I2*>4a> lyi 

Dari Abdullah, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Shalat perempuan di dalam Bait lebih baik 
daripada shalatnya di dalam Hujr. Shalat perempuan di dalam Makhda' lebih baik daripada shalatnya di 
dalam Bait". (HR. Abu Daud). Hadits ini menunjukkan makna bahwa perempuan lebih baik shalat di 
tempat yang jauh dari keramaian. 


Hadits Kedua: 


. <K aIJI a1!i f.L«j |jxzs M yy 3Li aa:I aIJI 01 

Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melarang hamba 
Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah (masjid)". (HR. al-Bukhari dan Muslim). 


Pendapat Imam an-Nawawi: 

iO~oL>-l \jy ^ aH I iUil ?.L»I \ycs M ) 3 a*1p a^I ( a*Jaa a*1p i — ^ l^i ) 

olS Mj aj ’oys* Mj A..lg^A M DI j&y Oi^ol^-MI M UP ^3 c-aLJI 

AjLa Mj aIaIi^- Mj O^-li c-aLu Mj 


Jika tidak menimbulkan fitnah, perempuan tersebut tidak memakai wangi-wangian (yang 
membangkitkan nafsu). Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu larang hamba Allah yang perempuan 
ke rumah-rumah Allah (masjid). Hadit ini ini dan yang semakna dengannya jelas bahwa perempuan tidak 
dilarang ke masjid, akan tetapi dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama dari hadits-hadits, 
yaitu: tidak memakai wangi-wangian (yang membangkitkan nafsu), tidak berhias (berlebihan), tidak 

13 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




memakai gelang kaki yang diperdengarkan suaranya, tidak memakai pakaian terlalu mewah, tidak 
bercampur aduk dengan laki-laki dan tidak muda belia 2 . 

Pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawi: 

Kehidupan moderen telah membuka banyak pintu bagi perempuan. Perempuan bisa keluar rumah ke 
sekolah, kampus, pasar dan lainnya. Akan tetapi tetap dilarang untuk pergi ke tempat yang paling baik 
dan paling utama yaitu masjid. Saya menyerukan tanpa rasa sungkan, "Berikanlah kesempatan kepada 
perempuan di rumah Allah Swt, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan, mendengarkan nasihat dan 
mendalami agama Islam. Boleh memberikan kesempatan bagi mereka selama tidak dalam perbuatan 
maksiat dan sesuatu yang meragukan. Selama kaum perempuan keluar rumah dalam keadaan menjaga 
kehormatan dirinya dan jauh dari fenomena Tabarruj (bersolek ala Jahiliah) yang dimurkai Allah Swt". 
Walhamdu lillah Rabbil'alamin 3 . 


Pertanyaan 8: Bagaimanakah cara meluruskan shaf? 
Jawaban: 


IdSLc* \jbJ~\ jisj . « fbi Crt » jlJ — — Cj*' i 3 s ' 


AsjJL AsbSj 


Dari Anas, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Luruskanlah shaf (barisan) kamu, sesungguhnya aku 
melihat kamu dari belakang pundakku”. Salah seorang kami merapatkan bahunya dengan bahu 
sahabatnya, kakinya dengan kaki sahabatnya". (HR. al-Bukhari). 

Rapat dan putusnya shaf bukan hanya sekedar barisan shalat, akan tetapi kaitannya dengan hubungan 
kepada Allah Swt, karena Rasulullah Saw bersabda: 


JP a1]I AjdzJ lIO? 






"Siapa yang menyambung shaf, maka Allah Swt menyambung hubungan dengannya dan siapa yang 
memutuskan Shaff maka Allah memutuskan hubungan dengannya". (HR. Abu Daud, an-Nasa'i, Ahmad 
dan al-Hakim). 

Shaf juga berkaitan dengan hati orang-orang yang akan melaksanakan shalat, Rasulullah Saw bersabda: 


jj ^ OS S ' ' 4 ' ^ S ' i S s ' s 0 

PjA y? 1' ^JbL>sJL) —— 4«Ul (JlJ v—JjLp £ \j .Jl 

£ • 2 } ' S ^ a S 55^ \ ^ ^ ^ s o s' } sO ** ' 

.« Jj'yi 1' £* jjlv 2j aUI 015^ .« 


Dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata: "Rasulullah Saw memeriksa celah-celah shaf dari satu sisi ke sisi lain, 
Rasulullah Saw mengusap dada dan bahu kami seraya berkata: "Jangan sampai tidak lurus, 
menyebabkan hati kamu berselisih". Kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah dan para 
malaikat bershalawat untuk shaf-shaf terdepan". (HR. Abu Daud). Makna shalawat dari Allah Swt adalah 
limpahan rahmat dan ridha-Nya. Makna shalawat dari malaikat adalah permohonan ampunan. 


2 Imam an-Nawawi, Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim: 4/161. 

3 Yusuf al-Qaradhawi, Fatawa Mu'ashirah, 1/318. 


14 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Pertanyaan 9: Bagaimanakah posisi Shaf anak kecil? 

Jawaban: 


. ^ I ^ ^ I ^ 4wl>- -jJ. I I LmaJ (3 ,^.L) I JU 1 *11b* ^ji 


^ Cf 


Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Saya shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami, kami di 
belakang Rasulullah Saw, ibu saya Ummu Sulaim di belakang kami". (HR. al-Bukhari dan Muslim). 
Komentar al-Hafizh Ibnu Hajar tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini: 


S ^ S' s ^ £ O ^ ^ ^ 

L (. c L cup ( J J>r^\ ^ 




Anak kecil bersama lelaki baligh berada satu shaf. Perempuan berada di belakang shaf laki-laki. 
Perempuan berdiri sati shaf sendirian, jika tidak ada perempuan lain bersamanya 4 . 

Akan tetapi, jika dikhawatirkan anak kecil tersebut tidak suci, maka diposisikan pada shaf di 
belakang lelaki baligh: 

j\ JjJ-ygLl *r £ C <_jb?rJ b)j) a (Jll^'^l 1)1 1)1 

4^j ill! C-Lotj ft IjLS^ISI .—.JU <3 


.j^lpl aMIj . J.I (3 C—^7 ^Jl 0*>tv2j(j Ojlglgil 4 jL^3 JI 

Sebaiknya shaf anak-anak diposisikan di belakang shaf lelaki yang telah baligh, akan tetapi jika 
dikhawatirkan mereka mengganggu orang yang shalat atau shaf lelaki baligh tidak sempurna, maka 
anak-anak itu satu shaf dengan shaf lelaki baligh, itu tidak memutuskan shaf jika mereka telah mumayyiz 
dan suci, kemungkinan mereka tidak suci sangat jauh, imam mesti mengingatkan anak-anak tentang 
kesucian, shalat dan adab yang mesti dijaga di dalam masjid, wallahu a'lam 5 . 


Pertanyaan 10: Apakah hukum shalat orang yang tidak berniat? 


Jawaban: 


Tidak sah, karena semua amal mesti diawali dengan niat, sesuai sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan 
dari Umar bin al-Khaththab: 


iS'y U JJI j£j Lclj t odlb juM/l \s\ 

"Sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan 
niatnya". (HR. al-Bukhari dan Muslim). 


Pertanyaan 11: Apakah hukum melafazkan niat? 


4 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari: 2/91. 

5 Fatawa asy-Syabakah al-lslamiyyah: 5/5423. 

15 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Jawaban: 


Syekh Abu Bakar al-Jaza'iri menyebutkan dalam al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah: 

C-*b L* 00~Ul c^-LsJl 4**^} -beL^*v« Lclj 4*^} 0O~Ub J)b:;Sl Lcj 4*J| <3 j>**^*l 01 

-iajLl C--F- U g jjzji} 4*jlJ-lj 4*511111 L*1 SJjLJ-I^ 4*xiLlJl *UP 4*1£■ JplU ^*^5-1 10-&J 4>t*^t*43 

4*Jb bibJl 01 : IjJli 4*5lJlll 01 ^It- Laa^a'^-a ^Q-gLl OlT 111 *^1 o*)Lsa2Jl (3 ^^***1 4*Jb bibJl 01 : I^Jli 4*l^l-lj 4*5lJlll ) 

( 4**^**»^Jl £.9*0 ^j-**J>*I**UJ 4P*b 4*JU bilJl Oj ! !^Jl5 4*j03-l ^*^**»^*»-b C-gUjJj ^*^**»^ll ^J^/l ^-3*)L>. 

Sesungguhnya yang dianggap dalam niat itu adalah hati, ucapan lidah bukanlah niat, akan tetapi 
membantu untuk mengingatkan hati, kekeliruan pada lidah tidak memudharatkan selama niat hati itu 
benar, hukum ini disepakati kalangan Mazhab Syafi'l dan Mazhab Hanbali. Sedangkan menurut Mazhab 
Maliki dan Hanbali -lihat menurut kedua Mazhab ini pada footnote-: 

Mazhab Maliki dan Hanafi: Melafazkan niat tidak disyariatkan dalam shalat, kecuali jika orang yang 
shalat itu was-was. 

Mazhab Maliki: Melafazkan niat itu bertentangan dengan yang lebih utama bagi orang yang tidak was- 
was, dianjurkan melafazkan niat bagi orang yang was-was. 

Mazhab Hanafi: Melafazkan niat itu bid'ah, dianggap baik untuk menolak was-was 6 . 


Pertanyaan 12: Bilakah waktu berniat? 

Jawaban: 


jw OrtH a£,*5o ^*L0 j 01 01 ^1p • 4bL5-lj 4*5lllll 4*0*^! ^*0 aJ* 1>L jpL 1 


c-dJgj 4*J 0j*b j] c**^ ^ly>-*51 «£*5lJ 4jjLLa 4*Jl OjS\J 01 y* *b : l^JLii 4*xil*iJl L>-j 


Tiga mazhab sepakat, yaitu Mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali bahwa sah hukumnya jika niat 
mendahului Takbiratul-lhram dalam waktu yang singat. 


Berbeda dengan Mazhab Syafi'l, mereka berpendapat: niat mesti beriringan dengan Takbiratu-lhram, 
jika ada bagian dari Takbiratul-lhram yang kosong dari niat, maka shalat itu batal 7 . 


Pertanyaan 13: Apakah batasan mengangkat kedua tangan ketika Takbiratul-lhram? 


6 Syekh Abu Bakar al-Jaza'iri, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz.l, hal.231. 

7 Syekh Abu Bakar al-Jaza'iri, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz.l, hal.237. 

16 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Jawaban: 


Ada dua batasan menurut Sunnah; 


Pertama. Mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan daun telinga, berdasarkan hadits: 

£5} <uj.il dus <uUj 131 015" —<u1p ls^ 5- tj01 OljO* 

-'o p ^ ^ ii ^ ^ ^ ^ ji ® ^ ji 

,0lJ3 .« ^JJl » tJlJii tr“ ^3 'i|3 <uj3l ££3t^ 


Dari Malik bin al-Huwairit Apabila Rasulullah Saw bertakbir, ia mengangkat kedua tangannya hingga 
sejajar dengan telinganya, 

Ketika ruku' Rasulullah Saw mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, 

Ketika bangkit dari ruku' Rasulullah Saw mengucapkan: sami'allahu liman hamidahu (Allah mendengar 
orang yang memuji-Nya) beliau melakukan seperti itu (mengangkat tangan hingga sejajar dengan 
telinga). (HR. Muslim). 


Kedua: Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu, berdasarkan hadits: 


131 4j0j 015"* ~ <ulp Aii\ ^1*^5 — <djl 01 


"Sesungguhnya Rasulullah Saw mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya keika ia membuka 
(mengawali) shalat". (HR. al-Bukhari dan Muslim). 


Pertanyaan 14: Berapa posisi mengangkat kedua tangan dalam shalat? 

Jawaban: 

Mengangkat kedua tangan pada empat posisi: 

1. Ketika Takbiratul Ihram. 

2. Ketika akan ruku'. 

3. Ketika bangun dari ruku'. 

4. Ketika bangun dari Tasyahud Awal. 

Berdasarkan hadits: 

I3kj (. ajUj 3^ I3kj *■ £^3 ^ <uOj t3 t jJ<A3 131 015~01 

ajUj 

17 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Dari Nafi', sesungguhnya apabila Ibnu Umar memulai shalat, ia bertakbir dan mengangkat kedua 
tangannya. Ketika ruku' ia mengangkat kedua tangannya. Ketika ia mengucapkan yd ilil ) 'Allah 

mendengar siapa yang memuji-Nya', ia mengangkat kedua tangannya. Ketika bangun dari dua rakaat 
(Tasyahhud Awal), ia mengangkat kedua tangannya". (HR. al-Bukhari). 


Pertanyaan 15: Bagaimanakah letaktangan dan jari jemari? 

Jawaban: 

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri berdasarkan hadits yang diriwayatkan Sahl bin Sa'ad: 

«a“>L^2jl (3 ^pIjS o-b 01 ^LJl 015”» 


"Manusia diperintahkan agar laki-laki meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri ketika shalat". (HR. al- 
Bukhari). 

Adapun posisi jari-jemari, berikut pendapat beberapa mazhab: 




i ^**-**k* I y' ^ 5” ^^Lp ^ ' 5—Lj ^ ^ 


01 


aIjU^-I a_p 


Mazhab Hanbali dan Syafi'i: Meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri atau mendekatinya. 

Aol^j.1 b»l ^1 p j*t 2j3-b ^1 p ‘-55”^l?b 01 :<uji3-l Jcs- 

.Lis jwl yS' y» ^1p 


Mazhab Hanafi: Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, bagi laki-laki 
melingkarkan jari kelingking dan jempol pada pergelangan tangan. Sedangkan bagi perempuan cukup 
meletakkan kedua tangan tersebut di atas dada (telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri) 
tanpa melingkarkan (jari kelingking dan jempol), karena cara ini lebih menutupi bagi perempuan. 

« o^*Jl c—(jLswJOl p y» » : Jls 4jl ^1 p ^jp Li tOjAJl aLLJ-Ij oLU-I a_p 


Mazhab Hanafi dan Hanbali: Meletakkan tangan di bawah pusar, berdasarkan hadits dari Ali, ia berkata: 
"Berdasarkan Sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah pusar". (HR. Ahmad dan 
Abu Daud). 


^1p Ob^So l b^*5 0-jb*^bl *)bbs jA^ 2Jl 01 a_p 

tfljAv? Ip AjAj c^Ld 2 j <ulp *Uil *All (JO-dlj » IJ^jL—Jl Cd *)b«Pj ts-biap^/l 

.4-uL5vJl aAPs ^lp <3 4J^>- ^jl Ajp ^>-T oAjJjj « L ^lp 


18 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Mazhab Syafi'i: Dianjurkan memposisikan kedua tangan tersebut di bawah dada di atas pusar, miring ke 
kiri, karena hati berada pada posisi tersebut, maka kedua tangan berada pada anggota tubuh yang 
paling mulia, mengamalkan hadits Wa'il bin Hujr: "Saya melihat Rasulullah Saw shalat, ia meletakkan 
kedua tangannya di atas dadanya, salah satu tangannya di atas yang lain". Didukung hadits lain riwayat 
Ibnu Khuzaimah tentang meletakkan kedua tangan menurut cara ini. 

33^3 AJlibi 40 ^jL 4 j lio.- 3 (JLxjI Jlij 

AjlS^ 3 I ^ d_J Li o^>L^5 3 ’• 6 j3j^ p ^ jl^r J-bJ' 3 j-WsJl 

.Ijl 3 J..g131 luSj 4 a^J ^ ULz^l Jj 4 .a 1 ^p*/J 

Mazhab Maliki: Dianjurkan melepaskan tangan (tidak bersedekap) dalam shalat, dengan lentur, bukan 
dengan kuat, tidak pula mendorong orang yang berada di depan karena akan menghilangkan khusyu'. 
Boleh bersedekap dengan memposisikan tangan di atas dada pada shalat Sunnat, karena boleh 
bersandar tanpa darurat. Makruh bersedekap pada shalat wajib, karena orang yang bersedekap itu 
seperti seolah-olah ia bersandar, jika seseorang melakukannya bukan untuk bersandar akan tetapi 
karena ingin mengikuti sunnah, maka tidak makruh. Demikian juga jika ia melakukannya tidak dengan 
niat apa-apa. 


yS- Jmg-P Ajjl^ ~ j 3-bi 3111* JjjizLl 3^3 43j*-~Ji ^Jp ^^ 3 *. 33 ^ J^i 3^ 3*-b Z£**il Jb 


.4lU3 ^3^3 3 “^^ 3^3 alitzpl ajjLp jl 4-a3u* s /l 3 I 4-al*JP^/l 

Pendapat yang Rajih (kuat) dan terpilih bagi saya (Syekh Wahbah az-Zuhaili) adalah pendapat jumhur 
(mayoritas) ulama: meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, inilah yang disepakati. Adapun hakikat 
Mazhab Maliki yang ditetapkan itu adalah untuk memerangi perbuatan orang yang tidak mengikuti 
sunnah yaitu perbuatan mereka yang bersedekap untuk tujuan bersandar, atau untuk memerangi 
keyakinan yang rusak yaitu prasangka orang awam bahwa bersedekap itu hukumnya wajib 8 . 


Pertanyaan 16: Apakah hukum membaca doa Iftitah? 

Jawaban: 

y*^3 *^1 ls^ 5 3r^ 3)LS^» : Jli ^*3 3 3j li cljjL>j Ll y^j Jj 4 ( ^33~« s /l alpa a^SJ : A-Slllil Jli 

. «3y*txJl 

LOysS* £^-*2 aJj 4 3^J y&J 4^J^^|1 A*Sjl 3 AJ^a-sjJl ^33x^1 S-lpa J lij 

iaLIJ-Ij 33^-1 Jcs- l^_4* j3>*il 

, j. 

131 -_3j <l!p 3 ^-Jl blS** » 4a3JIp Ojj Li aJ) ^jl*Jj 44 II 3 JjLjj 4 3l>L>c*~«) 

«zjj4p 4 JI 4 ^l*Jj 313 lijLjj 4^i 3*33 ^-$Ul 3bb>&*~* : Jli 4a*>b*2jl £&:33 

8 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/62-63. 

19 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Mazhab Maliki: Makruh hukumnya membaca doa iftitah. Orang yang melaksanakan shalat langsung 
bertakbir dan membaca al-Fatihah, berdasarkan riwayat Anas bin Malik, ia berkata: "Rasulullah Saw, 
Abu Bakar dan Umar mengawali shalat dengan Alhamdulillahi Rabbil'alamin". (HR. al-Bukhari dan 
Muslim). 


Jumhur Ulama: Sunnat hukumnya membaca doa Iftitah setelah Takbiratul-lhram pada rakaat pertama. 
Ini pendapat yang Rajih (kuat) menurut saya (Syekh Wahbah az-Zuhaili. Bentuk doa Iftitah ini banyak. 
Doa pilihan menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali adalah: 




"Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan pujian-Mu, Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi keagungan- 
Mu, tiada tuhan selain Engkau". Berdasarkan riwayat Aisyah, ia berkata: "Rasulullah Saw ketika 
mengawali shalat, beliau membaca: "Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan pujian-Mu, Maha Suci 
nama-Mu dan Maha Tinggi keagungan-Mu, tiada tuhan selain Engkau". (HR. Abu Daud dan ad- 
Daraquthni dari riwayat Anas. Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'I, Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Sa'id. 
Muslim dalam Shahih-nya: Umar membaca doa ini dengan cara jahar [Nail al-Authar: 2/195]) 9 . 


Ail 


il)t CijjSjjuil lil Uj U~>- Jl ) 


i, Jil? rj£- oljj Li Ulj Cuj*\ aJ ijJujsZ *)j 


Pendapat pilihan dalam Mazhab Syafi'l adalah bentuk doa: 

iLM Ul L>_Lvv^ (^4^3 

ijij aJ <lX>„ pz* V C-jj aU ^^3 l ^^^3 l 5^^3 


"Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, aku condong kepada 
kebenaran, berserah diri kepada-Nya, aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, 
ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dengan 
itulah aku diperintahkan, aku termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim)". Berdasarkan riwayat 
dari Ahmad, Muslim dan at-Tirmidzi, dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi, diriwayatkan dari Ali bin Abi 
Thalib 10 . 

Pertanyaan 17: Adakah bacaan Iftitah yang lain? 

Jawaban: 

9 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/62-63. 

10 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/65. 

20 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Riwayat Pertama: 


Jl U>->- ^j\jj (_$tH 

.i^lSlj ^.LaJl; ^ ( j-JjJl ( j^alj'yi cL>jjJl 

"Vo Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dan 
barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana disucikannya kain yang putih dari kotoran. 
Ya Allah basuhlah dosa-dosaku dengan air, salju dan air yang sejuk". (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

Riwayat Kedua: 

ryj IjI >jSf'3 olj-iiJl jlas 

C-Jl X_|JJl Ijtj aJ V c_/j aAJ 

Jjipll c—^J apIj o-«JlU iiwLp Lilj c-Jl .C-Jl aJ| *y 

Lg_L^o-^ V C-Jl lOjjAJ) Jjixj V Ajj Lstoff^ 

jiJlj di^Ju j Alf jS-lj iid cJt tf VI Jp <1^ V l*&- 

iLajjIj tjyJlxJj lIJj LSI kiJ-Jj 


"/Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, aku condong kepada 
kebenaran, berserah diri kepada-Nya, aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, 
ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dengan 
itulah aku diperintahkan, aku termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim). Ya Allah, Engkaulah 
Penguasa, tidak ada tuhan selain Engkau. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu, aku telah 
menzalimi diriku, aku mengakui dosaku, ampunilah aku atas dosa-dosaku semuanya, sesungguhnya 
tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, tunjukkan padaku kebaikan akhlag, tidak ada 
yang dapat menunjukkannya kecuali Engkau, alihkan dariku kejelekan prilaku, tidak ada yang dapat 
mengalihkannya kecuali Engkau, aku sambut panggilan-Mu, semua kebaikan berada dalam kedua 
tangan-Mu dan kejelekan tidak ada pada-Mu, aku bersama-Mu dan kepada-Mu, Maha Suci Engkau, 
Maha Tinggi Engkau, aku memohon ampun kepada-Mu dan aku kembali kepada-Mu". (HR. Muslim, 
Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'I, Ibnu Majah dan Ahmad). 


Riwayat Ketiga: 


21 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




“Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan pujian-Mu, Maha Suei nama-Mu dan Maha Tinggi keagungan- 
Mu, tldak ada tuhan selain Engkau". (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'I, Ibnu Majah dan Ahmad). 


Riwayat Keempat: 




Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Ketika kami shalat bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang laki-laki 
diantara banyak orang mengucapkan: "Allah Maha Besar, segala puji bagi-Nya pujian yang banyak, 
Maha Suci Allah pagi dan petang". Rasulullah Saw bertanya: "Siapakah orang yang mengucapkan 
kalimat anu dan anu". Seorang laki-laki menjawab: "Saya wahai Rasulullah". Rasulullah Saw berkata: 
"Aku merasa takjub dengan kalimat itu, dibukakan untuknya pintu-pintu langit". Umar berkata: "Aku 
tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat itu sejak aku mendengar Rasulullah Saw mengatakan itu". 
(HR. Muslim). 

Riwayat Kelima: 





Dari Anas, ada seorang laki-laki datang, ia masuk ke dalam barisan, nafasnya sesak (karena tergesa-gesa, 
ia mengucapkan: "Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan penuh keberkahan di dalamnya". 
Ketika Rasulullah Saw selesai melaksanakan shalat, beliau bertanya: "Siapakah diantara kamu yang 


mengucapkan kalimat tadi?". Orang banyak terdiam. Rasulullah Saw berkata: "Siapa diantara kamu yang 


mengucapkannya, sesungguhnya ia tidak mengatakan yang jelek". Seorang laki-laki berkata: "Saya 
datang, nafas saya tersengal-sengal, lalu saya mengucapkannya". Rasulullah Saw berkata: "Aku telah 
melihat dua belas malaikat segera mendatanginya, berlomba ingin mengangkatnya". (HR. Muslim). 

Riwayat Keenam: 


22 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



0 *^\ yg li flS JjAJ O^S^ — 4 ^ LS^ 5 — ^JLll (J^-^J ^ ( - / 4 ’W^' 


J*j% ol>SAJl j^3 oil JLtSU AUj ^jS/lj ol^XiJl jy oil AlAl AU ^4ii 


^ of J» 


jAi iidpjj jAl oil ^jSf'j o*i>siJi 6j Ail AaLi vULJj 


tS , >. 


jp- apIAJIj jp- jtilj jp- a-A-Ij Jp- iijlJsJj JjjM AUj-Sj 


oAS""L>- ALJ^ oA-^lA dJuj o~Jl AA^ oiSjJ AU-pj oo«T lIJjj oJJA-I dAi X_|JLil 

oil % aJi S Jl oil oJipfj ojpfj o>fj oJli U J JAMS 


"Vo Allah, bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi. Bagi-Mu segala puji, Engkau Pengatur 
langit dan bumi. Segala puji bagi-Mu, Engkau Pemilik langit dan bumi beserta isinya. Engkau Maha 
Benar, janji-Mu benar, firman-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar, surga itu benar, neraka itu 
benar, hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, dengan-Mu aku beriman, kepada- 
Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku kembali, dengan-Mu aku melawan orang-orang yang memusuhi- 
Mu, kepada-Mu aku berhukum, ampunilah aku atas dosaku di masa lalu dan akan datang, yang aku 
rahasiakan dan aku nyatakan, Engkaulah Tuhanku, tiada tuhan selain Engkau". (HR. al-Bukhari dan 
Muslim). 


Riwayat Ketujuh: 

, £ ___ ^ ° { ' t 

iil ts? ^ aAlJLp c^JLA (JlJ o3^p Aj) ap dr? jj! 

dr? C-Jll ^JiLLlI dr? 

sSi^Ajij t_~jii 'i Lp 13 oij^AJi dAir^ s-"i ? 4 Jii 

tiJjib jAl os I UJ ^OaI i)y&id^~ os IjilA” Li^s ApIIp oJl 

. Ai^p di s-IAj A->l 

Abu Salamah bin Abdirrahman bin 'Auf berkata: "Saya bertanya kepada Aisyah Ummul Mu'minin: 
"Dengan apa Rasulullah Saw mengawali shalatnya pada sebagian malam?". Aisyah menjawab: "Apabila 
Rasulullah Saw bangun untuk Qiyamullail, beliau mengawali shalatnya: 


“Ya Allah Rabb Jibra'il, Mika'il dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui alam yang ghaib 
dan yang tampak. Engkaulah yang menetapkan hukum diantara hamba-hamba-Mu tentang apa yang 
mereka perselisihkan. Berikanlah hidayah kepadaku tentang kebenaran yang dipertentangkan, dengan 

23 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




izin-Mu, sesungguhnyo Engkau memberikon hidoyoh podo orong-orong yang Engkau kehendaki menuju 
jalan yang lurus". (HR. Muslim). 


Pertanyaan 18: 

Ketika akan membaca al-Fatihah dan Surah, apakah dianjurkan membaca Ta'awwudz ( A'udzubillah )? 

Jawaban: 

Ulama tidak sepakat dalam masalah ini. 


• <Kuy»bdl cPj 


. AxS^Jl (3 

4jl -LsM /^pj ( Oll^AAlJ' aWIj ijpl ) : (J j 8 j ijb COg.lyLll AxSj (Jjl 3 ^*3 !4_blj3“ij 4_j*iLi3 (JlSj 

4«jlp t ' /^P ^yP (_^ i b* C)l AA*J' i<J-xJ i 3 ^^pl ^ 

^jjl Jlij ^.3*3 £^-<*—*3 aWIj ijpl » ! i^yO-i ^ o*>L/23 ^li 13 jlS"" Aj\ 

2/196 4\)b ijpl !3s.ly3 3l3 Ail ^-b^j aJp a 3 ^b^)) Ij33l 

L5 ip L>-5^ -Up aj^ 31 3 9^-^j ca1jL31j 4^3-1 -Up Lr - ( a-s^I ^ (.(b»A*jUj 


. P 6 / 9 8 ij ^ djjb tOlytll ^ !^Iaj aJ^JL A-JUa» 

Mazhab Maliki: Makruh hukumnya membaca Ta'awwudz dan Basmalah sebelum al-Fatihah dan Surah 
berdasarkan hadits Anas: "Sesungguhnya Rasulullah Saw, Abu Bakar dan Umar mengawali shalat mereka 
dengan membaca alhamdulillahi rabbil'alamin". 


Mazhab Hanafi: Mengucapkan Ta'awwudz pada rakaat pertama saja. 

Mazhab Syafi'i dan Hanbali: Dianjurkan membaca Ta'awwudz secara sirr pada awal setiap rakaat 
sebelum membaca al-Fatihah, dengan mengucapkan: biUa^l y <Ab iy\ ] (Aku berlindung kepada 

Allah dari setan yang terkutuk). Dari Imam Ahmad, ia berkata: [^^1 Olk-iJl y Jl <&b iy\ ] (Aku 

berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk). 
Dalilnya adalah hadits riwayat Imam Ahmad dan at-Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Rasulullah Saw, 
ketika Rasulullah Saw akan melaksanakan shalat, beliau mengawali dengan mengucapkan: [ ] (Aku 
berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Mengetahui dari setan yang terkutuk, dari 
bisikannya, kesombongan dan sihirnya). Ibnu al-Mundzir berkata: "Diriwayatkan dari Rasulullah Saw 

bahwa beliau mengawali bacaan dengan: [ —Olk-iJl y <&b ] (Aku berlindung kepada Allah dari 


24 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



setan yang terkutuk) 11 . Kemudian beliau mengucapkan: [ y^l -A' yw ] dengan nama Allah Yang 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Dibaca sirr menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali. 

Dibaca Jahr menurut Mazhab Syafi'l, mereka berdalil tentang disunnahkannya Ta'awwudz berdasarkan 
firman Allah: “Apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah 
darisyaitan yang terkutuk". (Qs. an-Nahl [16]: 98) 12 . 


Pertanyaan 19: Ketika membaca al-Fatihah, apakah Basmalah dibaca Jahr atau Sirr? 

Jawaban: 


Yang membaca Sirr berdalil dengan hadits: 




.lay I 3 Vj Jjl i3 aDI y-j JjiJSlij Si (jyJUJl Cjj aJJ 

Dari Anas bin Malik, ia meriwayatkan: "Saya shalat di belakang Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan 
Utsman. Mereka memulai dengan 'Alhamdulillah Rabbil'alamin'. Mereka tidak menyebutkan 
'Bismillahirrahmanirrahim' pada awal bacaan dan di akhir bacaan. (HR. Muslim). 


Akan tetapi dalil ini dijawab oleh para ulama yang mengatakan Basmalah dibaca jahr. 

Pertama, hadits ini mengandung '///of, kalimat: [ .Uy-T <3 Vj Jj' J y>-jJt aJJI y-o Si ] 

(Mereka tidak menyebutkan 'Bismillahirrahmanirrahim' pada awal bacaan dan di akhir bacaan). Kalimat 
ini bukan ucapan Anas bin Malik, akan tetapi ucapan tambahan dari periwayat yang memahami bahwa 

makna kalimat: [ L>\ ; aJJ isi-l) y by-cuclA \y\& ] (Mereka memulai dengan 'Alhamdulillah 

Rabbil'alamin'), ia fahami membaca Alhamdulillahi Rabbil'alamin tanpa Basmalah. Padahal yang 
dimaksud Anas dengan kalimat: [ uyJUJl yj ^ y OyyUio ] (Mereka memulai dengan 
'Alhamdulillah Rabbil'alamin'). 


Maka makna hadits di atas adalah: mereka memulai dengan surat Alhamdulillahi Rabbil'alamin. Bukan 
memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil'alamin. Ini didukung hadits: 


yyjl yy/l Ai)l y~J } J 3till £-yJlj l)lyjl ^1 ^ yyjI yy/l Aiil y*u j" • Ijyll aW 111 J 

[ lal a_>-l { 


Imam asy-Syaukani, Nail al-Authar: 2/196 dan setelahnya. 

12 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/61. 

25 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




"Jika kamu membaca Alhamdulillah, maka bacalah: Bismillahirrahmcmirrahim. Sesungguhnya al-Fatihah 
itu adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab, as-Sab'u al-Matsani dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah 
satu ayatnya. 

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Nashiruddin al-Albani dalam as-Silsilah ash-Shahihah dan Shahih wa 
Dha'if al-Jami' ash-Shaghir. 




i_jLxSCJ| aAHj t OijASi 4 .lg«Jl OJjiSlj 4 3^"^ C5*-? 11 


Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Alhamdulillah Rabbil'alamin itu tujuh ayat, 
salah satunya adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Dialah tujuh ayat yang diulang-ulang, al-Qur'an yang 
Agung, Ummul Qur'an dan pembuka kitab (Fatihah al-Kitab)". Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Haitsami 
berkata: 



Diriwayatkan Imam ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath, para periwayatnya adalah Tsiqat (para 
periwayat yang terpercaya) 13 . 

Maka makna ucapan Anas bin Malik: 



Mereka memulai dengan surat Alhamdulillahi Rabbil'alamin. 

Kedua, para ahli hadits menjadikan hadits riwayat Anas diatas sebagai contoh hadits yang mengandung 
'///of pada matn, hadits yang mengandung '///of tidak dapat dijadikan dalil. 


ij^j.1 Q aIxJI (Jit* aL*wa~J! J 3lll* ^jjl (tgjj uij 


Imam Ibnu ash-Shalah dan Imam Zainuddin memberikan contoh hadits riwayat Anas tentang Bismillah, 
hadits tersebut adalah contoh '///of pada matn 1A . 

Ketiga, riwayat Anas di atas bertentangan dengan riwayat lain yang juga diriwayatkan Anas bin Malik: 




13 Al-Hafizh al-Haitsami, Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id: 2/129. 

14 Imam ash-Shan'ani, Taudhih al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar: 2/28. 


26 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Dari Qatadah, ia berkata: "Anas bin Malik ditanya tentang bacaan Rasulullah Saw". Anas menjawab: 
"Menggunakan Madd". Kemudian ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, menggunakan madd pada 
Bismillah. Menggunakan madd pada ar-Rahman. Dan menggunakan madd pada ar-Rahim. (HR. al- 
Bukhari). 

Keempat, hadit riwayat Anas bin Malik terdapat perbedaan, antara yang menetapkan dan menafikan, 
kaedah menyatakan: 


i '* UI t js- 


Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. 

Kelima, salah satu alasan yang membaca Basmalah secara sirr adalah karena Basmalah bukan bagian 
dari al-Fatihah, maka dibaca Sirr. 

Sedangkan riwayat menyebutkan: 

l3l ^ <ai! } • |3^!3 1 Aa> 3-I j’ : /"di ] 

[ UIJ^-I { 

"Jika kamu membaca Alhamdulillah, maka bacalah: Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya al-Fatihah 
itu adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab, as-Sab'u al-Matsani dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah 
satu ayatnya. 

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Nashiruddin al-Albani dalam as-Silsilah ash-Shahihah dan Shahih wa 
Dha'if al-Jami' ash-Shaghir. 

Jika Basmalah itu adalah bagian dari al-Fatihah berdasarkan hadits yang shahih, mengapa dibaca Sirr ?! 15 
Adapun hadits yang menyatakan Rasulullah Saw membaca jahr, Imam an-Nawawi berkata: 

4J a^Jaj Lc 

dill ,y. Q 1 dri 0“^ drib fb “rip* Q' dri 1 ^ if cSjU y>>i 

Adapun hadits-hadits membaca Basmalah dengan cara Jahr adalah hujjah yang kuat terbukti 
keshahihannya (diantaranya) adalah hadits-hadits yang diriwayatkan dari enam orang shahabat 
Rasulullah Saw; Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib dan 
Samurah bin Jundub semoga Allah Swt meridhai mereka semua 16 . 


Lihat Shahih Shifat Shalat Nabi, Syekh Hasan as-Saqqaf: 113-114. 
16 Imam an-Nawawi, al-Majmu'Syarh al-Muhadzdzab: 3/344. 

27 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Pertanyaan 20: Apakah hukum membaca al-Fatihah bagi Ma'mum? 

Jawaban: 

Mazhab Hanafi: 

Ma'mun tidak perlu membaca al-Fatihah, berdasarkan dalil-dalil berikut ini: 

Pertama, ayat al-Qur'an: “Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan 
perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat". (Qs. al-A'raf [7]: 204). Imam Ahmad 
bekrata: "Umat telah sepakat bahwa ayat ini tentang shalat". Perintah agar mendengarkan bacaan al- 
Fatihah yang dibacakan, khususnya pada shalat Jahr. Diam mencakup shalat Sirr dan Jahr, maka orang 
yang shalat wajib mendengarkan bacaan imam yang dibaca jahr dan diam pada bacaan Sirr. Hadits- 
hadits mewajibkan bacaan, maka makna ayat ini mengandung makna wajib, menentang yang wajib 
berarti haram. 

Kedua, dalil Sunnah. Dalam hadits disebutkan: 


aJ Oli t^L»l ^ 


"Siapa yang shalat di belakang imam, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan baginya". (HR. Abu 
Hanifah dari Jabir). Ini mencakup shalat Sirr dan Jahr. 

Hadits lain: 


\Js ISIj jS' liU caj Jjc*- 0*1 


"Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kamu. 
Apabila imam membaca maka diamlah kamu". (HR. Muslim, dari Abu Hurairah). 

Hadits lain: 

Rasulullah Saw melaksanakan shalat Zhuhur, ada seorang laki-laki di belakang membaca ayat: 
"Sabbihisma rabbika al-a'la". Ketika selesai shalat, Rasulullah Saw bertanya: "Siapakah diantara kamu 
yang membaca ayat?". Laki-laki itu menjawab: "Saya". Rasulullah Saw berkata: "Menurutku salah 
seorang kamu telah melawanku dalam membaca ayat". (HR. al-Bukhari dan Muslim dari 'Imran bin 
Hushain). Ini menunjukkan pengingkaran terhadap bacaan ma'mum dalam shalat Sirr, maka dalam 
shalat Jahr lebih diingkari lagi. 

Ketiga, dalil dari Qiyas. Jika membaca al-Fatihah itu wajib bagi ma'mum, mengapa digugurkan 
kewajibannya bagi orang yang masbuq seperti rukun-rukun yang lain. Maka bacaan ma'mum diqiyaskan 
kepada bacaan masbuq dalam hal gugur kewajibannya, dengan demikian maka bacaan al-Fatihah tidak 
disyariatkan bagi ma'mum. 


28 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Jumhur Ulama: 


Rukun bacaan dalam shalat adalah bacaan al-Fatihah. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw: 


AJ^bij 1yL i *)! 


"Tidak sah shalat orang yang tidak membaca al-Fatihah”. 
Hadits lain: 


4jibb 1 Jap dtJwP tSjF: 

"Tidak sah shalat orang yang tidak membaca Fatihah al-Kitab (al-Fatihah)". (HR. Ibnu Khuzaimah dan 
Ibnu Hibban). 

Juga berdasarkan perbuatan Rasulullah Saw sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih Muslim dan 
hadits yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari: 


t - iP I . Ij -, P 


"Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat". 

Adapun membaca surat setelah al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua dalam semua 
shalat adalah sunnat. Ma'mum membaca al-Fatihah dan surat pada shalat Sirr saja, tidak membaca apa 
pun pada shalat Jahr, demikian menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Membaca al-Fatihah 
dalam shalat Jahr saja menurut Mazhab Syafi'i. 


Dapat difahami dari pendapat Imam Ahmad bahwa beliau menganggap baik membaca sebagian al- 
Fatihah ketika imam diam pada diam yang pertama, kemudian melanjutkan bacaan al-Fatihah pada 
diam yang kedua. Antara kedua diam tersebut ma'mum mendengar bacaan imam. 


Mazhab Syafi'i: Imam, Ma'mum dan orang yang shalat sendirian wajib membaca al-Fatihah dalam setiap 
rakaat, apakah dari hafalannya, atau melihat mushaf atau dibacakan untuknya atau dengan cara lainnya. 
Apakah pada shalat Sirr ataupun shalat Jahr, shalat Fardhu ataupun shalat Sunnat, berdasarkan dalil- 
dalil diatas dan hadits 'Ubadah bin ash-Shamit, 


(Sty Jjj » (Jll blij <lJp cSjuxs ..yjSi — <u!p ^ oSLjp 

.« ijjL 1 sdd/p Si oijpJi ^b <dJi (J b illi .kk 5-ijj 


Dari 'Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata: "Rasulullah Saw melaksanakan shalat Shubuh, Rasulullah Saw 
merasa berat melafazkan ayat. Ketika selesai shalat, Rasulullah Saw berkata: "Aku melihat kamu 
membaca di belakang imam kamu". Kami menjawab: "Ya wahai Rasulullah". Rasulullah Saw berkata: 
"Janganlah kamu melakukan itu, kecuali membaca al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah shalat 
orang yang tidak membaca al-Fatihah". (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban). 

29 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Ini nash (teks) yang jelas mengkhususkan bacaan bagi ma'mum, menunjukkan bahwa bacaan tersebut 
wajib. Makna nafyi (meniadakan) menunjukkan makna tidak sah, seperti menafikan zat pada sesuatu. 
Menurut Qaul Jadid: jika seseorang meninggalkan bacaan al-Fatihah karena terlupa, maka tidak sah. 
Karena rukun shalat tidak dapat gugur disebabkan lupa, seperti ruku' dan sujud. Tidak gugur bagi orang 
yang shalat, kecuali bagi masbuq dalam satu rakaat, maka imam menanggungnya. 

Sama hukumnya seperti masbuq, orang yang berada dalam keramaian, atau terlupa bahwa ia sedang 
shalat, atau terlambat dalam gerakan; ma'mum belum juga bangun dari sujud sementara imam sudah 
ruku' atau hampir ruku'. Atau ma'mum ragu membaca al-Fatihah setelah imamnya ruku', lalu ia 
terlambat membaca al-Fatihah 17 . 


Pertanyaan 21: Apakah hukum membaca ayat? Apa standar panjang dan pendeknya? 

Jawaban: 




Wajib menurut Mazhab Hanafi. 

Sunnat menurut Jumhur (mayoritas) Ulama, dibaca pada rakaat pertama dan kedua dalam setiap 
shalat 18 . 


Adapun standar panjang dan pendeknya, surat-surat tersebut terbagi tiga: 

Thiwal al-mufashshal, dari surah Qaf/al-Hujurat ke surah an-Naba', dibaca pada Shubuh dan Zhuhur. 

Ausath al-mufashshal, dari surah an-Nazi'at ke surah adh-Dhuha, dibaca pada 'Ashar dan Isya'. 

Qishar al-Mufashshal, dari surah al-lnsyirah ke surah an-nas, dibaca pada shalat Maghrib. 

Keterangan lengkapnya dapat dilihat dalam kitab al-Adzkar karya Imam an-Nawawi: 

Sunnat dibaca -setelah al-Fatihah- pada shalat Shubuh dan Zhuhur adalah Thiwal al-Mufashshal artinya 
surat-surat terakhir dalam mush-haf. Diawali dari surat Qaf atau al-Hujurat, berdasarkan khilaf yang ada, 
mencapai dua belas pendapat tentang penetapan surat-surat al-Mufashshal. Surat-surat al-Mufashshal 
ini terdiri dari beberapa bagian, ada yang panjang hingga surat ‘Amma (an-Naba'), ada yang 
pertengahan hingga surat adh-Dhuha dan ada pula yang pendek hingga surat an-Nas. 

Pada shalat 'Ashar dan 'Isya' dibaca Ausath al-Mufashshal (bagian pertengahan). Pada shalat Maghrib 
dibaca Qishar al-Mufashshal (bagian pendek). 


17 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/25. 

18 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/11. 

30 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Sunnah dibaca pada shalat Shubuh rakaat pertama pada hari Jum'at surat Alif Lam Mim as-Sajadah, 
pada rakaat kedua surat al-lnsan. Pada rakaat pertama shalat Jum'at sunnah dibaca surat al-Jumu'ah 
dan rakaat kedua surat al-Munafiqun. Atau pada rakaat pertama surat al-A'Ia dan rakaat kedua surat al- 
Ghasyiyah. 

Sunnah dibaca pada shalat Shubuh rakaat pertama surat al-Baqarah ayat 136 dan rakaat kedua surat Al 
'Imran ayat 64. Ada pada rakaat pertama surat al-Kafirun dan rakaat kedua surat al-lkhlas, keduanya 
shahih. Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Saw melakukan itu. 

Dalam shalat sunnat Maghrib, dua rakaat setelah Thawaf dan shalat Istikharah Rasulullah Saw membaca 
surat al-Kafirun pada rakaat pertama dan al-lkhlas pada rakaat kedua. 

Pada shalat Witir, Rasulullah Saw membaca surat al-A'Ia pada rakaat pertama, surat al-Kafirun pada 
rakaat kedua, surat al-lkhlas, al-Falaq dan an-Nas pada rakaat ketiga. Imam Nawawi berkata, "Semua 
yang kami sebutkan ini berdasarkan hadits-hadits yang shahih dan selainnya adalah hadits-hadits 
masyhur". 


Pertanyaan 22: Ketika ruku' dan sujud, berapakah jumlah tasbih yang dibaca? 

Jawaban: 


Imam Ibnu Qudamah menyebutkan satu riwayat dari Imam Ahmad: 




Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam Risalahnya, "Terdapat riwayat dari al-Hasan al-Bashri bahwa ia 
berkata: "Tasbih yang sempurna itu tujuh, pertengahan itu lima dan yang paling sedikit itu tiga" 19 . 


Pertanyaan 23: Apakah bacaan pada Ruku'? 

Jawaban: 

Riwayat Pertama: 




\/j : jli ^ ijl iJJl aJJI J 






Rasulullah Saw ketika ruku' mengucapkan: "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung" tiga kali. 

(HR. Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Majah, ad-Daraquthni dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir). 

19 Imam Ibnu Qudamah, al-Mughni: 2/373. 

31 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Riwayat Kedua: 


Rasulullah Saw ketika ruku' mengucapkan: "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung dan dengan Pujian- 
Nya". Tiga kali. (Hadits riwayat Abu Daud, ad-Daraquthni dan al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra). 

Riwayat Ketiga: 


.« 


J L$S\ ip 


Dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah Saw banyak membaca pada ruku' dan sujudnya: 

"Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan pujian-Mu Ya Allah ampunilah aku". (HR. Ibnu Majah dan 
Ahmad bin Hanbal). 


Riwayat Keempat: 

aZjPn-Lij 4P^Sj (3 ~<ulp LS^ 5- 01 <bLj <Uiulp 01 <djl ^p 

.« £ '3 » 

Dari Mutharrif bin Abdillah bin asy-Syikhkhir, sesungguhnya Aisyah memberitahukan kepadanya bahwa 
Rasulullah Saw mengucapkan pada ruku' dan sujudnya: 

"Maha Suci, Maha Memberi berkah, Tuhan para malaikat dan Jibril". (HR. Muslim). 


Riwayat Kelima: 

L5 ^iipj vlii O-LLL.’ 






Ketika ruku' Rasulullah Saw membaca: "Ya Allah kepada-Mu aku ruku', dengan-Mu aku beriman, 
kepada-Mu aku berserah, kepada-Mu khusyu' telingaku, pandanganku, otakku, tulangku dan urat 
sarafku". (HR. Muslim). 


Pertanyaan 24: 

Bagaimana pengucapan jJ. <&! £p-] dan ucapan [-tJ-l OiJ bj] ketika bangun dari ruku' bagi imam, 
ma'mum dan orang yang shalat sendirian? 

32 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Jawaban: 


Xs- 


•XS' —>L' t ^ —C_v &j ^\yX^ i s^L ulL' bl^ t^bbt-l ^ L' i *^ .x*^ ^^Lvo»-U^ ~a-^ c—x' , '* ^b^ti 

xLb^ij t4j 4ju*Jl ^J)j^ (J,j! baiLiJi Xx (^Xob-I btij bj *-$t!i) ji ( *Xob-l bt!j Ljj ) y\ ( *X_ob-l bl! bj ) :bbt-l 

.(Xob-I bt!j bj) :b^Jlllj xbbt-l Xx J.ba^^/ij ? ( *x_ob-l bt!j bj ) f tjo^l bbt-l 

Ju- ^ c^LJLil (JL>- b^jijjiiLlj ( o-Ls*- «0Jl ^-X ) ‘-c:yu ^ ^*Ltlj ( *X«b-l bl! bj ) :<J yjL *)] :b^kJlLi Xxy 

.^1 (... Loj ) : Jts JjupI lils i( <Al ^x ) j O/JL il o* x*ij 

. L) , ^ ■< > ■ ' — X_v i s*X^at' 0| . AkkS^lXt'j^ 

. ^bl^ JSjjaJL* Jb"jp*- ^3 *X~oj>blj 'bl bH £-abri ::L*iLbJl Xx ^j*~iy 

yyAU fjx- J^-t o^L>^z]\ y\i 131 <ulp aXI lS^ 5 *b t-'b"^ *cJ^ 0 jij^ (3.' b~>U->- (_£Uj £_abrl ^Jx i Jbblj 

Jpba bub-l «...^Xab-l btij bj :^j15 y&y (J yAU ^ tAxS^jl ^j-a <ulv3 £3jJ uir*~ loXs*- ^i, aXI ^X ;<JjJL) ^ L^Sjj Cj^~ f 


Mazhab Hanafi dan pendapat Masyhur dalam Mazhab Hanbali: Imam dan orang yang shalat sendirian 
mengucapkan Tahmid secara Sirr. 

Mazhab Hanbali dan pendapat Mu'tamad dalam Mazhab Hanafi: Ma'mum hanya mengucapkan: 


[_uJ-l kit! Luj] atau [~uJ-l dMy bj ] atau [xJ-l dMy Ujj ]. 


Mazhab Syafi'i: bacaan [xJ-l kiU bj ] lebih utama, karena Sunnah menyebutkan demikian. 


Mazhab Hanafi: bacaan [-uJ-l kiUj bj j»-s-U' ] lebih utama, kemudian bacaan: [xJ-l dMy Ujj], kemudian 
bacaan: [xJ-l kit! bj ]. 


Mazhab Hanbali dan Maliki: yang lebih utama adalah bacaan: [*uJ-l kiUj bj ]. 

Mazhab Maliki: imam tidak mengucapkan: [-uJ-i bt! bj ] dan ma'mum tidak mengucapkan: [ ji till ^ 

0 J-i*- ] . 


Sedangkan orang yang shalat sendirian menggabungkan bacaan keduanya: [xJ-l bt! bj a-i^ ji ^ji ^x ], 
bukan ketika bangun dari ruku', akan tetapi beriringan antara ucapan [ttl ^x ] dengan perbuatan bangun 
dari ruku'. Ketika telah tegak berdiri, mengucapkan: [-uJ-i bt! bj ] dan seterusnya. 

Kesimpulan: 

Jumhur ulama: Ma'mum cukup mengucapkan Tahmid. 

33 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Mazhab Syafi'i: Imam, Ma'mum dan orang yang shalat sendirian menggabungkan bacaan Tasmi' dan 
Tahmid. Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Hurairah: "Ketika Rasulullah Saw melaksanakan shalat, 

beliau bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika ruku', kemudian mengucapkan: [»a^- -Al ^“ ] ketika 
menegakkan tulang belakangnya dari posisi ruku'. Kemudian setelah posisi tegak, beliau mengucapkan: 
bJJj bj], (HR. al-Bukhari dan Muslim) 20 . 


Pertanyaan 25: Adakah bacaan tambahan? 

Jawaban: 


: jl! ^sj til jjbj Jjl aJJI Jji-j PIS' : jlS ilp aJJI Jjl j,\ jjl ji- 

dJJ \jjj p-gJJl oJu^- aU! 

Dari Ibnu Abi Aufa, ia berkata: "Rasulullah Saw itu ketika mengangkat pundaknya dari ruku', ia 
mengucapkan: “Allah Maha Mendengar ucapan orang yang memuji-Nya, ya Allah Tuhan kami, segala 
puji bagi-Mu memenuhi langit dan bumi serta memenuhi apa saja yang Engkau kehendaki". (HR. 
Muslim). 


Pertanyaan 26: 

Ketika sujud, manakah yang terlebih dahulu menyentuh lantai, telapak tangan atau lutut? 

Jawaban: 

Ada dua hadits yang berbeda dalam masalah ini. 

Hadits pertama: 


AjUj 


l i ilj Is dJE iijb c 




lil} aIIp iiil aJLSI Jji-j jlS : jll 


Cf 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "Apabila salah seorang kamu sujud, maka janganlah ia 
turun seperti turunnya unta, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya". (HR. 
Abu Daud). 

Hadits Kedua: 


20 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/79. 

34 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata: "Saya melihat Rasulullah Saw, ketika sujud ia meletakkan kedua lututnya 
sebelum kedua tangannya. Ketika bangun ia mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya". 
(HR. Abu Daud, an-Nasa'I dan Ibnu Majah). 


Ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan kedua hadits ini. Imam ash-Shan'ani berkata: 

(JlJ l a!-ju^-1 • ^pI 1)3^13 ^ ddJb* t t lLUS ^3 £Lii*Jl i^jJpp-I uij 

C-jUi-l i_jL><w 3| jji 3*3 : • s jl^ <jP ,jjl JIS3 : byufsij J^bJl 


Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini: al-Hadawiyah, satu riwayat dari Imam Malik dan al- 
Auza'i mengamalkan hadits yang menyatakan lebih mendahulukan tangan daripada lutut. Bahkan Imam 
al-Auza'i berkata: "Kami dapati orang banyak meletakkan tangan mereka sebelum lutut mereka". Imam 
Abu Daud berkata: "Ini adalah pendapat para Ahli Hadits. 

^13 JjLxJl iSi ■ J^p SjIJjJ c AlijSt .13 c aI^sLJaJI c 4 *i 3 


Mazhab Syafi'i, Hanafi dan satu riwayat dari Imam Malik menyebutkan bahwa mereka mengamalkan 
hadits riwayat Wa'il (mendahulukan lutut daripada telapan tangan). 


Pendapat ulama dalam masalah ini: 


(J,! t3 13^3 ^ ^13 IjAjpj iJLfc ^ j^“NI l 5^* (jPU^U-sJl Ui^l ^ (J^3 

. 013 ^' aap CS^j 31 t 4jl : 

a 1 *a?i jlj aIxiSj 3 ) 4 ® *4*43 ^3>3 : (Jl3 a 3-4>- t ^ 14 ^ 03 S 3 * (3.' <3 0) : cJl^3 

iijJj 43j3^Jl jU 3^*41 sijjs LiS" —*43 : 4jji 3*3 c-jU^t-l 331 aIp 3*43 : Jl3 l ajJj 3 ) 4 ® aISsS; £*^3 • 


Imam an-Nawawi berkata: "Tidak kuat Tarjih antara satu mazhab dengan mazhab yang lain dalam 
masalah ini, akan tetapi Mazhab Syafi'i menguatkan hadits Wa'il (mendahulukan lutut daripada tangan). 
Mereka berkata tentang hadits riwayat Abu Hurairah bahwa hadits itu Mudhtharib; karena ia meriwayat 
kedua cara tersebut. 

Imam Ibnu al-Qayyim meneliti dan membahas secara panjang lebar, ia berkata: "Dalam hadits riwayat 
Abu Hurairah terdapat kalimat yang terbalik dari perawi, ia mengatakan: "Hendaklah meletakkan kedua 
tangan sebelum kedua lutut", kalimat asalnya adalah: "Hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum 
kedua tangan". Ini terlihat dari lafaz awal hadits: "Janganlah turun seperti turunnya unta", sebagaimana 


35 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




diketahui bahwa turunnya unta itu adalah dengan cara lebih mendahulukan tangan (kaki depan) 
daripada kaki belakang 21 . 

Pendapat Ibnu Baz: 


I-L&J L 4j*l) ( J L -^ 4*Z*Sj ^*'^1 ^ 4*Z*Sj 4j*b -v ^ ^*-! (jLb Ct* j^lS' l 5^" i-3 

y*->- y> Jllj lLo- 3- jp)^Ll -Lb 4*z*Sj ^1 p ^_y*y^ ^y iSb 4 j-Co i-Lj 0 s / iij i^j l_aJL4 

^Sj ISL l-XA l 5^" b^2jl 4; i ^ i .?r- ^ i j^yl^ l 5^" 44-L ^-b 2 ^ ^ *Yjl 4*I*Sj ^5^" -Lr***-) S)l l-X&j 

L»lj 4 tjLj-3-1 yj ^drl 4*lp 4^1 LS^ 5 ^-4-31 4j Ofbf I-X& ^ 4j-b ^ 4 _£^-j ^Sj 

jl ^L..i? 1 i Lei 4Xl 4-?-j ^)i (AblS ^S~S US' A_4*)LLI 4jl ^-Lpl AXlj jj&liijii 4*Z*Sj 4j-X) ^ygJj ! fljJj-a (jJ C-J-L>- d 4j^S 

oUe-* <3 s-U- Uj y*-^ (_y. c~j-l>- ^ jjjlu 4jjl c~ja3-I j>~\ ^jiU t jx>- 4j-b J*5 4*x-Sj ^-Lzj 


Masalah ini menjadi polemik di kalangan banyak ulama, sebagian mereka mengatakan: meletakkan 
kedua tangan sebelum lutut, sebagian yang lain mengatakan: meletakkan dua lutut sebelum kedua 
tangan, inilah yang berbeda dengan turunnya unta, karena ketika unta turun ia memulai dengan kedua 
tangannya (kaki depannya), jika seorang mu'min memulai turun dengan kedua lututnya, maka ia telah 
berbeda dengan unta, ini yang sesuai dengan hadits Wa'il bin Hujr (mendahulukan lutut daripada 
tangan), inilah yang benar; sujud dengan cara mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian 
meletakkan kedua tangan di atas lantai, kemudian menempelkan kening, inilah yang disyariatkan. Ketika 
bangun dari sujud, mengangkat kepala terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian bangun, 
inilah yang disyariatkan menurut Sunnah dari Rasulullah Saw, kombinasi antara dua hadits. Adapun 
ucapan Abu Hurairah: "Hendaklah meletakkan kedua tangan sebelum lutut, zahirnya -wallahu a'lam- 
terjadi pembalikan kalimat, sebagaimana yang disebutkan Ibnu al-Qayyim -rahimahullah-. Yang benar: 
meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, agar akhir hadits sesuai dengan awalnya, agar sesuai 
dengan hadits riwayat Wa'il bin Hujr, atau semakna dengannya 22 . 

Pendapat Ibnu 'Utsaimin: 


c~U S' j^cuSjJl 4j*y $ 4 jJj ^J*5 <uia5j aJjIj c*j- 3-1 ^>-1 jjjllzi) j| L^jl IS) 

. jL^Lw® o^>-Ta (Jjl -Ua*>-4 \jo Llfijjd 


.jlilj 4*5 3 i!L*ij i—SJl -lij ... 

4j «Aj J*5 4***Sj 0 L—J 1 ^ l 01 ^^*?t**J ^ ^3 4*lp Ail I l ^1*43 ^ ^ 14 I t q J i 4***J I 0 L® ^ ^ i ... 


Ketika itu maka yang benar jika kita ingin sesuai antara akhir dan awal hadits: "Hendaklah meletakkan 
kedua lutut sebelum kedua tangan", karena jika seseorang meletakkan kedua tangan sebelum kedua 


Lihat Subul as-Salam, Imam ash-Shan'ani: 2/161-165. 
22 Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibn Baz: 11/19. 

36 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 





lutut, sebagaimana yang saya nyatakan, pastilah ia turun seperti turunnya unta, maka berarti ada 
kontradiktif antara awal dan akhir hadits. 

Adalah salah seorang ikhwah menulis satu risalah berjudul Fath al-Ma'bud fi Wadh'i ar-Rukbataini Qabl 
al-Yadainifi as-Sujud, ia bahas dengan pembahasan yang baik dan bermanfaat. 

Dengan demikian maka menurut Sunnah yang diperintahkan Rasulullah Saw ketika sujud adalah 
meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan 23 . 


Pertanyaan 27: Apakah bacaan sujud? 

Jawaban: 

Riwayat Pertama: 

.« JlpV! jlitl L; » Jlj iStj 

Ketika sujud, Rasulullah Saw mengucapkan: “Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi dan dengan pujian- 
Nya". Tiga kali. (HR. Abu Daud, Ahmad, ad-Daraquthni, ath-Thabrani dan al-Baihaqi). 

Riwayat Kedua: 

otji I oiynl* Jill % 


Ketika sujud, Rasulullah Saw mengucapkan pada sujudnya: "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi", tiga 
kali. (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan ath-Thabrani). 


Riwayat Ketiga: 


.« 




a i 


4PjSj J Jyb d\SF -JUj <ulp <5sl ®gi)l 5f 


^ ^ 

Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Saw membaca pada ruku' dan sujudnya: 


lip 


Cf 


"Maha Suci, Maha Berkah Tuhan para malaikat dan Jibril". (HR. Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ahmad, 
ath-Thabrani dan al-Baihaqi). 


Riwayat Keempat: 


<3 Syu. — <u!p — l g :p iOjl — ‘uUIp ^p 


23 Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibn 'Utsaimin: 13/125. 

37 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




. « 


J °jA\ 14JJ1 c Hjj L$i 


Dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah Saw mengucapkan pada ruku' dan sujudnya: 

"Maha Suci Engkau Ya Allah Tuhan kami dan dengan pujian-Mu, ya Allah ampunilah aku". 
(HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

Riwayat Kelima: 




idbt iJLJj 



.« 







Ketika sujud, Rasulullah Saw mengucapkan: 

"Ya Allah, kepada-Mu sujudku, dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri. Wajahku 
bersujud kepada Dia yang telah menciptakannya, membentuknya, menciptakan pendengaran dan 
penglihatannya. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta". (HR. Muslim). 

Riwayat Keenam: 


.« o'dj aJjIj aL>tJ aSp aIS"” |J, °jA£-\ p4-^^ » 


Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw mengucapkan dalam sujudnya: 

"Ya Allah, ampunilah aku, semua dosa-dosaku, yang halus dan yang nayata, yang pertama dan terakhir, 
yang tampak dan yang rahasia". (HR. Muslim). 

Riwayat Ketujuh: 


Sf! aJI S ijjLiay 14 JJI di» Ji .Aflj ISU 


Ketika ruku' atau sujud, Rasulullah Saw mengucapkan: "Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan pujian- 
Mu, tiada tuhan selain Engkau". (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i). 

38 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Riwayat Kedelapan: 



Rasulullah Saw mengucapkan dalam shalat atau sujudnya: 

"Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, di 
sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di hadapanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku 
cahaya, di bawahku cahaya, jadikan untukku cahaya". Atau, "Jadikanlah aku cahaya". (HR. Muslim). 

Riwayat Kesembilan: 



Rasulullah Saw mengucapkan pada sujudnya: "Maha Suci Pemilik kekuasaan, alam malakut, kebesaran 
dan keagungan". (HR. Abu Daud dan an-Nasa'i). 

Pertanyaan 28: Apakah bacaan ketika duduk di antara dua sujud? 

Jawaban: 



Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw diantara dua sujud mengucapkan: 

"Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku kebaikan, berilah aku hidayah dan berilah aku 
rezeki". (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Hakim). 



( i 3. J ) 


Bentuk doa (duduk diantara dua sujud) menurut Mazhab Syafi'l, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbaii: 


39 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



"Ya Tuhanku ampunilah aku, rahmatilah aku, muliakanlah aku, angkatlah aku, berilah aku rezeki, berilah 
aku hidayah dan berilah aku kebaikan" 24 . 


Pertanyaan 29: 

Apakah ketika bangun dari sujud itu langsung tegak berdiri atau duduk istirahat sejenak? 

Jawaban: 

Rasulullah Saw tidak langsung berdiri, akan tetapi duduk sejenak: 

I ^Lp oA?rt**Jl 


"Ketika Rasulullah Saw mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu ke tanah 
(lantai)". (HR. al-Bukhari). 


e o $ o ' c- 0 o £ s s s ' 0 

AliLiil A*S^i g.lS'y /A g f c Ail till a*S^Lj 4 A*S^jl ^ AljliJi oAAA~Jl A*j oA*jijl oAa aIpJa* c-oA^-i 

AAP Jj g .tAjij 4 AAP jj g -AO ^S' 4 A_JjS A>-l <3 ^tsLAji L^ApjAu Alj 4 A_A|jA*^/I AXvX?r 4 AxjtjJi 

aU| Aj^L-O AjLa? 4 !^ Jjlj OjAS^ (JaJaLOa 4 *1 Aj' ■ 43bA_^»Lj Ai^lj aIaA^^ AjjStii 4^1j 

aljj L3j 4 AA*-3? AjI *yi oA“-~i <3 ji^l AA 3 P-I ^ LOll |jAjA?xAjl aAIj ^isj IS) OlSCs j’ : JAaL A-ip 

aAIJ ISi OlSCs aIIp aIJI aIII , -_aL>c-a ? I c~SjA : (j,i ^ OLOaJI cjO- jAOJI 

. °^3 3 -® 3 ^ aaJlaJi J 3 A^5j (Jjji 3 oaAaJi 

JjtAj 5 .^—vlJl 4 AjA>~ 3 'a jjT”/ 015** OLj 4 41 AJaSC> 145^j 0*3 ^ L^iAs o* ^ ai3ill aJL s^^3 

AAI aj ^JJL ^ 4 


Dalam hadits ini terkandung dalil disyariatkannya duduk setelah sujud kedua pada rakaat pertama dan 
rakaat ketiga, kemudian bangun untuk melaksanakan rakaat kedua atau keempat. Disebut dengan nama 
Jilsah al-lstirahah (Duduk Istirahat). Salah satu pendapat dari Imam Syafi'l menyatakan disyariatkannya 
duduk ini, akan tetapi pendapat ini tidak masyhur, pendapat yang masyhur adalah pendapat al- 
Hadawiyyah, Mazhab Hanafi, Malik, Ahmad dan Ishaq: tidak disyariatkan duduk istirahat, mereka 
berdalil dengan hadits Wa'il bin Hujr tentang sifat shalat Rasulullah Saw dengan lafaz: "Ketika Rasulullah 
Saw mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau tegak berdiri". Diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam 
Musnadnya, akan tetapi Imam an-Nawawi mendha'ifkannya. Mereka juga berdalil dengan hadits riwayat 
Ibnu al-Mundzir dari hadits an-Nu'man bin Abi 'Ayyasy: "Saya bertemu dengan banyak shahabat 
Rasulullah Saw, apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud pada rakaat pertama dan ketiga, ia berdiri 
sebagaimana adanya, tanpa duduk". 


24 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/86. 

40 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Semuanya dijawab bahwa itu tidak saling menafikan, siapa yang melakukannya maka itu Sunnah, yang 
meninggalkannya juga demikian. Jika masalah duduk istirahat ini disebutkan dalam hadits tentang orang 
yang keliru melaksanakan shalat, seolah-olah duduk istirahat itu wajib, akan tetapi tidak seorang pun 
yang berpendapat demikian 25 . 


Pertanyaan 30: 

Ketika akan tegak berdiri, apakah posisi telapak tangan ke lantai atau dengan posisi tangan mengepal? 

Jawaban: 


111 {C -^'3 \j lill 

Dari Malik bin al-Huwairits, ia berkata: "Ketika Rasulullah Saw mengangkat kepalanya dari sujud kedua, 
beliau duduk, dan bertumpu ke tanah (lantai), kemudian berdiri". (HR. al-Bukhari). 

Ketika Rasulullah Saw akan bangun berdiri dari duduk istirahat tersebut, ia bertumpu dengan kedua 
tangannya, apakah bertumpu tersebut dengan telapak tangan ke lantai atau dengan dua tangan 
terkepal? 

Sebagian orang melakukannya dengan tangan terkepal, berdalil dengan hadits riwayat Ibnu Abbas: 

U5"<3 ^ jlS”* aILp- aDI aISI ^ 


"Sesungguhnya apabila Rasulullah Saw akan berdiri ketika shalat, beliau meletakkan kedua tangannya ke 
tanah (lantai) seperti orang yang membuat adonan tepung". 


Berikut komentar ahli hadits tentang hadits ini: 


. aj ^ ^Ip- jll 

j JlSj c (3 L ^ ^ 3' L • s<3 l£j5^ J^3 

3 J 3 : 3^5 c L^-Jp aj^j Ji c A-u*)jS (3 3^ aj! 

C J^r-lxJi bi5~ 4 j* 4 jkb ol IxJ* b)lS\J C~jUSbi 

j^Jb 4ji : Ills 111 4ll l (^ijib JJ’r-liJl Jl t j^Jb (3 • b)i C 

Jjl Jll t (jb’j'Jl l 5 L«- £-^4 Nj A-jjbj t 44-^ 4^-bsjj jilsT"£)4s4 j4^4 

: <4111 33 Oil ^ ob4« ^jl\j o~S 3l3 ^ ^ *4 «*)L^2Jl (3 obi) 3^3 ^ 


Imam ash-Shan'ani, Subul as-Salam: 2/152. 

41 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 





\Sy-C* obJ-b 015"" Ob : (J^ tlr^^3 (Jlt^*- yi~$ : JptJbl <Jb ^ J- 21 

1 ^ x j 0/31 ,> -,/3 4*jOS"” ^^^3 *-^-*^" —OvXP , *^| 1 *U*^*\bb 

Imam Ibnu ash-Shalah berkata dalam komentarnya terhadap al-Wasith: "Hadits ini tidak shahih, tidak 
dikenal, tidak boleh dijadikan sebagai dalil". 

Imam an-Nawawi berkata dalam Syarh al-Muhadzdzab: "Ini hadits dha'if, atau batil yang tidak ada 
sanadnya". 

Imam an-Nawawi berkata dalam at-Tanqih: "Haditsh dha'if batil". 

Imam an-Nawawi berkata dalam Syarh al-Muhadzdzab: "Diriwayatkan dari Imam al-Ghazali, ia berkata 
dalam kajiannya, kata ini dengan huruf Zay (orang yang lemah) dan huruf Nun (orang 

yang membuat adonan tepung), demikian yang paling benar, yaitu orang yang menggenggam kedua 
tangannya dan bertumpu dengannya. 

Andai hadits ini shahih, pastilah maknanya: berdiri dengan bertumpu dengan telapak tangan, 
sebagaimana bertumpunya orang yang lemah, yaitu orang yang telah lanjut usia, bukan maksudnya 
orang yang membuat adonan tepung. 

Al-Ghazali menceritakan dalam kajiannya, apakah dengan huruf Nun [jydd\] (orang yang membuat 

adonan tepung), atau dengan huruf Zay [j^UJi] (orang yang lemah). Jika kita katakan dengan huruf Nun, 

berarti orang yang membuat adonan roti, ia menggenggam jari-jemarinya dan bertumpu dengannya, ia 
bangkit ke atas tanpa meletakkan telapak tangannya ke tanah (lantai). 

Ibnu ash-Shalah berkata: "Perbuatan seperti ini banyak dilakukan orang non-Arab, menetapkan suatu 
posisi dalam shalat, bukan melaksanakannya, berdasarkan hadits yang tidak shahih. Andai hadits 

tersebut shahih, bukanlah seperti itu maknanya. Karena makna ] menurut bahasa adalah orang 

yang telah lanjut usia. Penyair berkata: 'Sejelek-jelek perilaku seseorang adalah engkau dan orang lanjut 
usia'. Jika tua renta disifati dengan itu, diambil dari kalimat [ ] (tukang buat roti yang 

membuat adonan), penyamaan itu pada kuatnya bertumpu ketika meletakkan kedua tangan, bukan 
pada cara mengepalkan jari jemari 26 . 


Komentar Ibnu 'Utsaimin tentang masalah ini: 


4jL^> lS 1p y> Jjfc [ajJj lS 1p il^f lil OtT] <u!p 4iil of jS’fi OJJl* j 


26 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, at-Talkhish al-Habirfi Takhrij Ahadits ar-Rafi'l al-Kabir: 2/12. 

42 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




oAjMj yS 4 ->N Ajl aJ| ^^IpJ AjLf' Ajjl l jUa’ ^gjl <Jb- t j-* '^j cS-iili J5" ^^IpJ . AA>tA>t-4> y z*jj IxJlS" 

jjSvJ AjUj ^y^-3 & '-- ^ ^ ( _^ J £ t^LJLll L^l L»LC ^J^U*o N jl^3 

A^*Ja>t !^pl— A^l^rl S-L& ^ (J^lM ijlS"” luJsj 4^-L^ aJ 1 ^Ipj A*lp <Ujl ^L/2 ^jJl j^liijl y& l3_& caJ 

PCS' -X^Sxj jl ^jl 151 ^ A-wJ-l Lo j\ <PiSj t3 ^ ' j' J* j' ij^ j' l^Jj ^bs>-l 5)1 Ail — Aj>-jjL*^/l 

^Ip j! L^J-P a*jLa?I ( a-£~ ‘{S*! ^1p $-\y^ lppS\S^pJl^> (^1 ^1p a jPo ^1p ^LJiJl 

. *koSjtj *Pk& ^ l)Ij 4U_«J^*1> jLjU^I ^jl ISj *r g Ll t^JJ.5 yjp jl tAI>-lj 


Malik bin Huwairits juga menyebutkan bahwa Rasulullah Saw: apabila ia akan berdiri, ia bertumpu 
dengan kedua tangannya. Apakah bertumpu ke lantai itu dengan mengepalkan tangan atau tidak? Ini 
berdasarkan keshahihan hadits yang menyatakan tentang itu, Imam an-Nawawi mengingkari keshahihan 
hadits ini dalam kitab al-Majmu', sedangkan sebagian ulama muta'akhirin (generasi belakangan) 
menyatakan hadits tersebut shahih. Bagaimana pun juga, yang jelas dari kondisi Rasulullah Saw bahwa 
beliau duduk ketika telah lanjut usia dan badannya berat, beliau tidak sanggup bangun secara sempurna 
dari sujud untuk tegak berdiri, maka beliau duduk, kemudian ketika akan bangun dan tegak berdiri, 
beliau bertumpu ke kedua tangannya untuk memudahkannya, inilah yang jelas dari kondisi Rasulullah 
Saw. Oleh sebab itu pendapat yang kuat tentang duduk istirahat, jika seseorang membutuhkannya 
karena usia lanjut atau karena penyakit atau sakit di kedua lututnya atau seperti itu, maka hendaklah ia 
duduk. Jika ia butuh bertumpu dengan kedua tangannya untuk dapat tegak berdiri, maka hendaklah ia 
bertumpu seperti yang telah disebutkan, apakah ia bertumpu dengan bagian punggung jari jemari, 
maksudnya mengepalkan tangan seperti ini, kemudian bertumpu dengannya, atau bertumpu dengan 
telapak tangan, atau selain itu. Yang penting, jika ia perlu bertumpu, maka hendaklah ia bertumpu. Jika 
ia tidak membutuhkannya, maka tidak perlu bertumpu 27 . 


Pertanyaan 31: Apakah bacaan Tasyahhud? 

Jawaban: 


OjyiJl ajy!~}\ Li-Lxj L^S~ j-gJLzi! LiJxJ —a*1p <u)l aJJI 5)15**<J^ a)I 


C/' 


4j 


li^jj aJJ! l^j <lX^s- aD 



.«Jjl j \j^j \JdJ- d\ Al]l Sfl aJ! S of JL^f ^ £Ip 


Ibnu 'Utsaimin, Liqa' al-Bab al-Maftuh: 65/8. 

43 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw mengajarkan Tasyahhud kepada kami 
sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari al-Qur'an. Beliau mengucapkan: 

"Semua penghormatan, keberkahan, doa-doa dan kebaikan hanya milik Allah. Keselamatan untukmu 
wahai nabi, rahmat Allah dan berkah-Nya. Keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang 
shaleh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah rasul 
utusan Allah". (HR. Muslim). 

Pertanyaan 32: Bagaimanakah lafaz shalawat? 

Jawaban: 

Riwayat Pertama: 


<■ J' 

j' J*3 4 L5^ 


dijij us" c j dJ- JT Jipj c j &£ Jlp 14^1 c 1 


SS’* S 1* S S .& 

XXs*~ C 


Riwayat Kedua: 




29->* ^ •>« 

Jl^ 


■*4 wLi*' JT.3 c Jl c Ojij A?rlJ)jlj JjTjj 

Riwayat Ketiga: 

c 14 JL*> l£[ t ^ly°l JT Jlp ui' 0 JT Jlpj JuJi Jlp ^$1 


30* 


Jlj 4 Jl^ JJjI C Jl Jp oijlj U5 4 JT Jlpj JuJi Jlp JjIj 


Riwayat Keempat: 


C JT c4^ US' c f 4 JJl 


Hadits riwayat al-Bukhari. 

Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim. 

Hadits riwayat al-Bukhari. 

44 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Riwayat Kelima: 


31 


^ip <J 1 (_5^5 (J^P 


3-1^- ^ip iijUj <-H l 5^ Li5^ 3_1^- JT -J~<L^- ^Ip ^l-v 3 j»-^l 


32^ 


2_y^- J~y/?~ (jwJliiJl Jj (J I ^ip L<2j AJL^- Jl ^^ipj 


Pertanyaan 33: Apa hukum menambahkan kata Sayyidina sebelum menyebut nama nabi? 

Jawaban: 


jly>-'yi o^bj oi^j-vajl SjL-Jl 433-1 3^ 

J-«-3 ^lp 3“^ ,1 3 ^ ^ |4jij ^gjJi L5^ S^bviil . ^yj?y° yjbS^S ««*}L^2jl (3 ^ ^ 3ij . 4Sy 

63*” t- 3 ^- Li_ l—- 3i ^j )^3 Li —'w— ^Lp b*x«_« 31 ^s-^ b3«-« ^Lp 33" Ij_l—■ 31 ^S'^ 

. «a*p -l-?- 3bi ^03*^1 3 ba.«-« 31 i3"^b9 b^-«-« ^i-^ - i '—3jb 

Mazhab Hanafi dan Syafi'i: Dianjurkan mengucapkan Sayyidina pada Shalawat Ibrahimiyah, karena 
memberikan tambahan pada riwayat adalah salah satu bentuk adab, maka lebih utama dilakukan 
daripada ditinggalkan. Adapun hadits yang mengatakan: "Janganlah kamu menyebut Sayyidina 
untukku". Ini adalah hadits palsu. Maka shalawat yang sempurna untuk nabi dan keluarganya adalah: 

UAmmO 3' ii j3p 3 ' . ' , ' ^ 3^ b»L«0 ^lp 3 Ls>W t UAmvO 3 ' ^glp^ UAmwO ^lp J*> j^l 

UA~^> 3T ^^Ipj cjt-ft'jjl UA-~o ^Js- C^jb US' <.X&u> UA-^i 3T ^glpj Aj±pu> ^Js- 3jbj Cj*-J6ljjl 

33 

Jy^bS »LwO^" klljl 


Beberapa dalil menyebut Sayyidina sebelum nama Rasulullah Saw: 

Memanggil nabi tidaklah sama seperti menyebut nama orang biasa, demikian disebutkan Allah Swt: 
"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada 
sebahagian (yang lain)”. (Qs. An-Nur [24]: 63). Ini adalah perintah dari Allah SWT, meskipun perintah ini 
bukan perintah yang mengandung makna wajib, akan tetapi minimal tidak kurang dari sebuah anjuran, 


Hadits riwayat al-Bukhari. 

32 Hadits riwayat Muslim. 

33 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/94. 

45 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




dan mengucapkan Sayyidina Muhammad adalah salah satu bentuk penghormatan dan memuliakan Nabi 
Muhammad SAW. 

Allah SWT berfirman : 


(39) y aUI y 4^1^o O' ^ 3^3 AjSill 


"Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang 
membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu)". (Qs. 

Al 'Imran [3]: 39). Jika untuk nabi Yahya as digunakan kata ], mengapa tidak boleh digunakan 

untuk Nabi Muhammad Saw yang Ulul'Azmi dan memiliki keutamaan lainnya. 

Adh-Dhahhak berkata dari Ibnu Abbas, "Mereka mengatakan, 'Wahai Muhammad', dan 'Wahai 
Abu al-Qasim'. Maka Allah melarang mereka mengatakan itu untuk mengagungkan nabi-Nya". Demikian 
juga yang dikatakan oleh Mujahid dan Sa'id bin Jubair. Qatadah berkata, "Allah memerintahkan agar 
menghormati nabi-Nya, agar memuliakan dan mengagungkannya serta menggunakan kata Sayyidina". 
Muqatil mengucapkan kalimat yang sama. Imam Malik berkata dari Zaid bin Aslam, "Allah 
memerintahkan mereka agar memuliakan Nabi Muhammad SAW" 34 . 

Adapun beberapa dalil dari hadits, dalam hadits berikut ini Rasulullah SAW menyebut dirinya 
dengan lafaz Sayyid di dunia, beliau juga mengingatkan akan kepemimpinannya di akhirat kelak dengan 
keterangan yang jelas sehingga tidak perlu penakwilan, berikut ini kutipannya: 

1. Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 

335 jJj xs» 111 

"Aku adalah Sayyid (pemimpin) anak cucu (keturunan) Adam pada hari kiamat" 35 . Dalam riwayat lain 
dari Abu Sa'id Al Khudri dengan tambahan, yj ^3 “Bukan keangkukan" 36 . Dalam riwayat lain dari 

Abu Hurairah, jtf&iJl fjS l3 

“Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat" 37 . 


34 Tafsir Ibnu Katsir: 3/306. 

35 HR. Muslim (5899), Abu Daud (4673) dan Ahmad (2/540). 

36 HR. Ahmad (3/6), secara panjang lebar. At-Tirmidzi (3148), secara ringkas. Ibnu Majah (4308). 

37 HR. Al Bukhari (3340), Muslim (479), At-Tirmidzi (2434), Ahmad (2/331), Ibnu Majah (3307), Asy- 
Syama'il (167), Ibnu Abi Syaibah (11/444), Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, hal.242-244, Ibnu Hibban (6265), Al 
Baghawi (4332), An-Nasa'i dalam Al Kubra, Tuhfat Al Asyraf (10/14957). 

46 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




2 . Dari Sahl bin Hunaif, ia berkata, "Kami melewati aliran air, kami masuk dan mandi di dalamnya, aku 
keluar dalam keadaan demam, hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, 

'Perintahkanlah Abu Tsabit agar memohon perlindungan'. Maka aku katakan, JsjJlj b 

'Wahai tuanku, bukankah ruqyah lebih baik'. Beliau menjawab,ApJ] jl jJ- jl j yi N 'Tidak ada 

ruqyah kecuali pada jiwa atau demam panas atau sengatan (binatang berbisa)' ," 38 Perhatian, dalam 
hadits ini Sahl bin Hunaif memanggil Rasulullah SAW dengan sebutan Sayyidi dan Rasulullah SAW tidak 
mengingkarinya. Ini adalah dalil pengakuan dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah SAW 
mengakui suatu perbuatan shahabat yang bertentangan dengan syariat Islam. 


3. Terdapat banyak riwayat yang shahih yang menyebutkan lafaz Sayyidi yang diucapkan para 
shahabat. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah dalam kisah kedatangan Sa'ad bin 

Mu'adz untuk memimpin di Bani Quraizhah, Aisyah berkata: ojJjsli rSxp* Jl ! ijiji "Berdirilah kamu 

untuk (menyambut) pemimpin kamu", mereka menurunkannya" 39 . Al Khaththabi berkata dalam 
penjelasan hadits ini, "Dari hadits ini dapat diketahui bahwa ucapan seseorang kepada sahabatnya, "Ya 
sayyidi (wahai tuanku)" bukanlah larangan, jika ia memang baik dan utama. Tidak boleh mengucapkan 
itu kepada seseorang yangjahat". 

Dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Berdirilah kamu untuk 

(menyambut) pemimpin kamu". Tanpa lafaz, "mereka menurunkannya" 40 . Berdiri tersebut adalah untuk 
menghormati Sa'ad RA, bukan karena ia sakit. Jika mereka berdiri karena ia sakit, maka tentunya ucapan 
yang dikatakan kepadanya adalah, "Berdirilah kamu untuk menyambut orang yang sakit", bukan 
"Berdirilah kamu untuk menyambut pemimpin kamu". Yang diperintahkan untuk berdiri hanya sebagian 
mereka saja, bukan semuanya. 


4. Diriwayatkan dari Abu Bakarah, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW, Al Hasan bin Ali berada di 
sampingnya, saat itu ia menyambut beberapa orang, beliau berkata, 


^ " U ' 


HR. Ahmad (3/486), Abu Daud (3888), An-Nasa'i dalam 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah (257), Al Hakim 
(4/413), ia berkata, "Hadits shahih", disetujui oleh Adz-Dzahabi. 

39 HR. Ahmad dengan sanad yang shahih (3/22), Al Bukhari (3043), dalam Al Adab A! Mufrad (945), Muslim 
(4571) dan Abu Daud (5215). 

40 HR. Al Bukhari (3043), Abu Daud (5215) dan Ahmad (3/22). 

47 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 





"Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, semoga dengannya Allah mendamaikan dua 
kelompok besar kaum muslimin " 41 . 


5. Umar bin Al Khaththab RA berkata, 'j'jg ^ \sxL ^ jjT 

"Abu Bakar adalah pemimpin kami, ia telah membebaskan pemimpin kami", yang ia maksudkan adalah 
Bilal 42 . 


6. Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan bahwa Ummu Ad-Darda' berkata ,$ 

jlijlil"Tuanku Abu Ad-Darda' memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, iUo 

j&j "Doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu adalah doa 

yang dikabulkan " 43 . 

7. Rasulullah SAW bersabda, yks J-xf yUi \31^ lj jxJ-l "A/ Hasan dan Al Husein adalah dua 
pemimpin pemuda penghuni surga " 44 . 


8. Rasulullah SAW bersabda, 

"Abu Bakar dan Umar adalah dua pemimpin orang-orang tua penghuni surga dari sejak manusia 
generasi awal hingga terakhir, kecuali para nabi dan rasul " 45 . 


1* O'* 1* 0 

9. Rasulullah SAW bersabda,j -4^3 4^ J -4^ "Orang yang sabar itu menjadi pemimpin di 
dunia dan akhiraf 46 . 


shahih. 


HR. Al Bukhari (3/31) dan At-Tirmidzi (3773). 

42 HR. Al Bukhari (3/32). 

43 HR. Muslim (15/39). 

44 HR. At-Tirmidzi (3768), ia berkata, "Hadits hasan shahih". Imam As-Suyuthi memberikan tanda hadits 


45 HR. At-Tirmidzi (3664). 


48 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




10. Rasulullah SAW berkata kepada Fathimah Az-Zahra' RA, 


s&l 


01 


Ul 


"Apakah engkau tidak mau menjadi pemimpin wanita penduduk surga"^ 1 . 


11. Al Maqburi berkata, "Kami bersama Abu Hurairah, kemudian datang Al Hasan bin Ali, ia 
mengucapkan salam, orang banyak membalasnya, ia pun pergi, Abu Hurairah bersama kami, ia tidak 
menyadari bahwa Al Hasan bin Ali datang, lalu dikatakan kepadanya, "Ini adalah Al Hasan bin Ali 

mengucapkan salam", maka Abu Hurairah menjawab,^^ b dillpj "Keselamatan juga bagimu wahai 
tuanku". Mereka berkata kepada Abu Hurairah, "Engkau katakan 'Wahai tuanku'?". Abu Hurairah 
menjawab, JLS jllp ill I dJl Jji-j 01 "Aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW bersabda, k>\ 

-4o"la -Al Hasan bin Ali- adalah seorang pemimpin" 48 . 

Kata Sayyid dan Sayyidah digunakan pada Fathimah, Sa'ad, Al Hasan, Al Husein, Abu Bakar, 
Umar dan orang-orang yang sabar secara mutlak, dengan demikian maka kita lebih utama untuk 
menggunakannya. 

Dari dalil-dalil diatas, maka jumhur ulama muta'akhkhirin dari kalangan Ahlussunnah 
waljama'ah berpendapat bahwa boleh hukumnya menggunakan lafaz Sayyid kepada Nabi Muhammad 
SAW, bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya dianjurkan, karena tidak ada dalil yang 
mengkhususkan dalil-dalil dan nash-nash yang bersifat umum ini, oleh sebab itu maka dalil-dalil ini tetap 
bersifat umum dan lafaz Sayyid digunakan di setiap waktu, apakah di dalam shalat maupun di luar 
shalat. 


Imam Ibnu 'Abidin berkata dalam kitab Hasyiahnya sesuai dengan pendapat pengarang kitab Ad- 
Durr, Ibnu Zhahirah, Ar-Ramli Asy-Syafi'i dalam kitab Syarahnya terhadap kitab Minhaj karya Imam 
Nawawi dan para ulama lainnya, menurutnya, "Yang paling afdhal adalah mengucapkannya dengan lafaz 
Sayyid”. 


Dalam kitab Al Adzkar karya Imam Nawawi, halaman: 4 disebutkan, "Diriwayatkan kepada kami 
dari As-Sayyid Al Jalil Abu Ali Al Fudhail bin 'lyadh, ia berkata, 'Tidak melaksanakan suatu amal karena 
orang banyak adalah perbuatan riya', sedangkan melaksanakan suatu amal karena orang banyak adalah 
syirik, keikhlasan akan membuat Allah mengampunimu dari riya' dan syirik itu'." Kitab ini ditahqiq oleh 


46 HR. As-Suyuthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir (3831). 

47 HR. At-Tirmidzi (3781). 

48 HR. Ath-Thabrani dalam Al Kabir (2596), para periwayatnya adalah para periwayat yang tsiqah, Majma' 
Az-Zawa'id (15049). 


49 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Abdul Qadir Al Arna'uth, beliau juga melakukan takhrij terhadap hadits-hadits yang terdapat dalam kitab 
ini. Pada bagian bawah, halaman: 4, no.2, beliau berkata, "Di dalamnya terkandung hukum boleh 
menggunakan kata Sayyid kepada selain Allah SWT. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya makruh 
jika dengan huruf alif dan lam (illjJi). Ini adalah dalil boleh hukumnya menggunakan kata As-Sayyid 
kepada selain Allah SWT. Demikian penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al Arna'uth dalam kitab Al Adzkar, 
cetakantahun 1971M, Dar Al Mallah. 

Bagi orang yang sedang melaksanakan shalat, pada saat tasyahhud dan pada saat membaca 
shalawat Al Ibrahimiah, dianjurkan agar mengucapkan Sayyidina sebelum menyebut nama Nabi 
Muhammad SAW. Maka dalam shalawat Al Ibrahimiah itu kita ucapan lafaz Sayyidina. Karena sunnah 
tidak hanya diambil dari perbuatan Rasulullah SAW, akan tetapi juga diambil dari ucapan beliau. 
Penggunaan kata Sayyidina ditemukan dalam banyak hadits Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud 
memanggil beliau dalam bentuk shalawat, ia berkata, "Jika kamu bershalawat kepada Rasulullah SAW, 
maka bershawalatlah dengan baik, karena kamu tidak mengetahui mungkin shalawat itu diperlihatkan 
kepadanya". Mereka berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ajarkanlah kepada kami". Ibnu Mas'ud berkata, 
"Ucapkanlah: 


dJSyiSjj (jwJl 

"Ya Allah, jadikanlah shalawat, rahmat dan berkah-Mu untuk pemimpin para rasul, imam orang-orang 
yang bertakwa, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW hamba dan rasul-Mu ,.." 49 . 

Dalam kitab Ad-Durr Al Mukhtar disebutkan, ringkasannya, "Dianjurkan mengucapkan lafaz 
Sayyidina, karena tambahan terhadap berita yang sebenarnya adalah inti dari adab dan sopan santun. 
Dengan demikian maka menggunakannya lebih afdhal daripada tidak menggunakannya. Disebutkan 
Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i dalam kitab Syarhnya terhadap kitab Al Minhaj karya Imam Nawawi, demikian 
juga disebutkan oleh para ulama lainnya. 

Memberikan tambahan kata Sayyidina adalah sopan santun dan tata krama kepada Rasulullah 
SAW. Allah berfirman, “Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya 
dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang 
yang beruntung". (Qs. Al A'raf [7]: 157). Makna kata At-Ta'zir adalah memuliakan dan mengagungkan 50 . 
Dengan demikian maka penetapannya berdasarkan Sunnah dan sesuai dengan isi kandungan Al Qur'an. 
Sebagian ulama berpendapat bahwa adab dan sopan santun kepada Rasulullah SAW itu lebih baik 
daripada melaksanakan suatu amal. Itu adalah argumentasi yang baik, dalil-dalilnya berdasarkan hadits- 
hadits shahih yang terdapat dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Muslim, diantaranya adalah ucapan 
Rasulullah SAW kepada Imam Ali, 


49 HR. Ibnu Majah dalam As-Sunan (1/293). 

50 MukhtarAsh-Shahhah, pembahasan kata: jjt- 

50 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




iJjf N aJJIj 'Z :jll .aJJI jti! "Hapuslah kalimat, 'Rasulul (utusan) Allah'." Imam Ali menjawab, 
"Tidak, demi Allah aku tidak akan menghapus engkau untuk selama-lamanya" 51 . 


Ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, 


<u1p aUI ££A> uy. <01 (JUts 31 c~a ol IA 


"Apa yang mencegahmu untuk menetap ketika aku memerintahkanmu?". Abu Bakar menjawab, "Ibnu 
Abi Quhafah tidak layak melaksanakan shalat di depan Rasulullah SAW" 52 . 

Adapun hadits yang sering disebutkan banyak orang yang berbunyi, <6bUJl j °jJaaJ \ 

"Janganlah kamu menggunakan kata Sayyidina pada namaku dalam shalat". ini adalah hadits maudhu' 
dan dusta, tidak boleh dianggap sebagai hadits. Al Hafizh As-Sakhawi berkata dalam kitab Al Magashid 
Al Hasanah, "Hadits ini tidak ada asalnya". Juga terdapat kesalahan bahasa dalam hadits ini, karena asal 
kata ini adalah 5 Uu jadi kalimat yang benar adalah Sjj_Lj. 53 Cukuplah demikian bagi orang 

yang mau menerima dalil, walhamdulillah rabbiI 'alamin. 

Jika menambahkan Sayyidina itu dianggap menambah bacaan shalat, apakah menambah bacaan 
selain yang ma'tsur (yang diajarkan Rasulullah Saw) itu membatalkan shalat? Imam Ibnu Taimiah 
menyebutkan dalam Majmu'Fatawa-nya: 


$ jy LiJl yS' £.IpAJU AjU AsH (J^i lA^J 

Ini adalah tahqiq terhadap ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya shalat tidak batal dengan 
doa yang tidak ma'tsur, akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak menganjurkannya 54 . 


Pertanyaan 34: Bagaimanakah posisi jari jemari ketika Tasyahhud? 

Jawaban: 


aLJI AC olj oA ^a caA 4jl***Jl Iap L* Al*j <1)1 A^AodJ aJL>- ^3 

'jUr’j Lac aL^*J| tbjA <l)lj 

Jcs- (_£/**.*jl yA ^ “chip ^ j] CACl Ij Hi aA yA AjLJP jybj ! I^Jli <uA3-I 

oLjI a s- L^jw2jj aAiI *^1 aJI awI iSy^ bos- a*a^J*i/I Ap- a)sL~« a . - p Ag-AcJl ajI^aI 

oLjMI j^l <1)^A a)J| Nj : aI^JL aA>-j 


&& 4 _»_kq 


HR. Al Bukhari (7/499) dan Muslim (3/1409). 

52 HR. Al Bukhari (2/167), Fath Al Bari, Muslim (1/316). 

53 Al Maqashid Al Hasanah, hal.463, no.1292. 

54 Imam Ibnu Taimiah, Majmu' Fatawa Ibn Taimiah: 5/215. 

51 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




*)!j Igil wUP AjIpOj (3 jwuj Owb CT* jy^^-i -Laxj ! IjJlS aLLl^-I 

*>b ^cAjj <A)1 *^1 <J ^5 Aap I4 jy^ij ^lj ^Jl l 5^-? *^1 oA^_AJ /£ oAj ^L^l u^ • lfl -- • A^^iLiJl 

l g *..A_; jlj L^Aj~ ^jb-b ^ ^1 l^liLj jO-^/1 A_^jJl <3 (Jj*/I A_£AUa! 1 (3 ^bjlil cli d^ijA- 


4Z>-\j Jb ^ 1 p 


Mazhab Maliki: Dianjurkan ketika duduk Tasyahhud agar menekuk jari jemari kecuali telunjuk dan 
jempol tangan sebelah kanan, meluruskan telunjuk dan jempol, telunjuk ke arah bawah jempol, 
menggerakkan jari telunjuk secara terus menerus ke kanan dan kiri dengan gerakan sedang. 

Mazhab Hanafi: Menunjuk dengan jari telunjuk sebelah kanan saja, andai terputus atau cacat tidak 
dapat digantikan jari yang lain dari jari jemari tangan kanan dan kiri ketika berakhir Tasyahhud. Jari 

telunjuk diangkat ketika menafikan tuhan selain Allah pada ucapan: [<*Jl N ], menurunkannya kembali 

ketika menetapkan ketuhanan Allah pada lafaz: [*isi Nj], Dengan demikian maka mengangkat telunjuk 

sebagai tanda menafikan (tuhan selain Allah) dan menurunkan telunjuk sebagai tanda menetapkan 
(Allah sebagai Rabb yang disembah). 

Mazhab Hanbali: Menekuk jari kelingking dan jari manis, melingkarkan jempol dan jari tengah, 
menunjuk dengan jari telunjuk pada Tasyahhud dan doa ketika menyebut lafaz Allah tanpa 
menggerakkannya. 

Mazhab Syafi'i: Menggenggam semua jari jemari tangan kanan, kecuali telunjuk, menunjuk dengan 
telunjuk pada lafaz: [Asl N) ], terus mengangkat telunjuk tanpa menggerakkannya hingga berdiri pada 

Tasyahhud Awal dan hingga salam pada Tasyahhud Akhir, dengan memandang ke arah jari telunjuk 
selama waktu tersebut. Afdhal menggenggam jempol di samping telunjuk dan posisi jempol di tepi 
telapak tangan 55 . 


Pertanyaan 35: 

Jika saya masbuq, ketika imam pada rakaat terakhir, sementara itu bukan rakaat terakhir bagi saya, 
imam duduk Tawarruk, bagaimanakah posisi duduk saya, Tawarruk atau Iftirasy? 

Jawaban: 




55 Syekh Abu Bakar al-Jaza'iri, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, 1/323. 

52 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




; t3 ^U^/l ^ J^J.1 131 : 4l*iLiJl <Jli — 9 

LSjUl jj' ^k>\Ji}\j (y^tUAjUlj A^»b»- jjl Jli 4j^ , j»^/l 2 JI : <Jj}^/l J^li' 

. 4j*>LsJ5 j^-Ij ( _j*3 a!*/ , 


. ^*sfjJlj (jv*^/-l ^Ul ®^^ > ~ > aj<jU* [Sjjai ^j~. I>- J^J.1 : ^Uilj 

, A^dsl t3 £-3l-~A AxjUll AUt J_tU>- 4-^jJ_?r 0*^ , , ^y*jj>\ Jjj^JJ (Jj7l A^_AoJl t3 4-^jJ_?r OIS' ol ! iJsJUilj 

. oiSo- 

Cara duduk bagi orang yang masbuq. 


Mazhab Syafi'i berpendapat: apabila orang yang masbuq duduk bersama imam di akhir shalat imam, 
maka dalam masalah ini ada beberapa pendapat: 

Pendapat pertama: Pendapat ash-Shahih yang tertulis secara teks dalam kitab al-Umm (Karya Imam 
Syafi'i), ini juga pendapat Abu Hamid, al-Bandaniji, al-Qadhi Abu Thayyib dan al-Ghazali: orang yang 
masbuq itu duduk Iftirasy (duduk tasyahud awal), karena orang yang masbuq itu tidak berada di akhir 
shalatnya. 

Pendapat Kedua: orang yang masbuq itu duduk tawarruk (duduk tasyahud akhir) mengikuti cara duduk 
imamnya. Pendapat ini diriwayatkan Imam al-Haramain dan Imam ar-Rafi'i. 


Pendapat Ketiga: jika duduk itu pada posisi tasyahhud awal bagi si masbuq, maka si masbuq itu duduk 
iftirasy. Jika bukan pada posisi tasyahud awal, maka si masbuq duduk tawarruk. Karena duduk si masbuq 
saat itu hanya sekedar duduk mengikuti imam, maka masbuq mengikuti imam dalam bentuk cara duduk 
imam, demikian diriwayatkan Imam ar-Rafi'i 56 . 


Pertanyaan 36: Bagaimanakah posisi duduk pada Tasyahhud, apakah duduk Iftirasy atau Tawarruk? 

Jawaban: 


/ j>~\ tbjav5j US' LSjuL* jj^u 4 a ^ S' caUa/-I JAP jo-^l A_$UodJ AjUa? 

. gXJ - ^ 4*1^ A^i ^ ' Ol» U»^ 4*ip aW i l A^i ^ O^U/2 4_U/a ^ i C A^~U2I A_A^* (^1 J3Aj j. * 

(275/2 ijUajk/i Jj) C-aAj>- jAsj aljj) «4 zL> S' jA-a2j 4_Urj . A^-AaJJ 

aUt-j J^| . A^-lUlU U-U L -t-U-J <ulp a)J| a\ 1 I a7-sA> ^1 tAAAll CA-*Ai» ! ^Jjlj (Jlij 

IAjI^I 4_~y2j) AAaAj>- d_L?rj ^lp 1 oAj 

(273/2 c419/l 


56 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah: 39/174. 


53 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




djoi ^^21 3 » (Sjj Li (, ^l&ajljL»j 329/1 ijou/ 2 Ji 2 ) ^o-S/ij (Jj*yi <3 iSj^a Jl5j 

. (533/1 :^*J.I) «l5/^> L&y>-Tj o*>Ly3l 3 <_^ 2 £; 2 L 2 "*- 2 “j a 2 p 

^J 2 aj aSj^ Lj 4_uc *^_?r al^**o 4 L 2 ” 4 jo -*2 A^j 2 l 3 2jj 31 ^j^*o :<u*iL 2 lj 2 jL 4-I jLij 

cLSj^a 4 jL>< ^]_P 4(3/**4l A_Urj 3 51 ' 44j*>La 5 L^5 i ^2JUj ^Jl AjtS^ll C*jlS23l t JL?-» :^ApL~Jl J-vS 1 - ^J,l C~J-U>- <3 S-Lar L« 

^* 2 i :o*>L^ 2 Ji (3 3jj3ij (184/2 i J^j) (^jUJi 4 <_£ 2 °yJi 4 ^l*2i *yi <u*v< 2 -i «3 j) /* 

3-^-^4u ^*2 4j*y ‘‘.■^j.ys )i j, g-w j3 3j^4u *y :a1j 13-I 3i® >t jj^-i 22 i (3^4 3 s?*^^LS"*^jjj>t3l 34 : 015/45 4^j^-Jl 3 j4I 4 -^ 

4 A*3 0 ^ *^| .X?— 3 —^ ^ - *-Q *^/ ) A*3 ^»2 3^ 4 U ^ . .. 3 1 Cj^ 44(3 2i ^ U ^ * iu, . S i y£s «-LoS^* I 1 ~ *\^z t ^aJ ^ A*5 3j^aJ i 2 (j 4 0 Lj 

,(3j 21 3l ^"^9-® 

.XuLwL.^ J CS- A^-wj ^j»2^ 4 ^ -< v4 ' .X^ - A_^u , -J,Ul U ^ .*2' 1 * 2jjii !| O) . AA/a^Aib^ 

Mazhab Hanafi: 

Bentuk duduk Tasyahhud Akhir menurut Mazhab Hanafi seperti bentuk duduk antara dua sujud, duduk 
Iftirasy (duduk di atas telapak kaki kiri), apakah pada Tasyahhud Awal atau pun pada Tasyahhud Akhir. 
Berdasarkan dalil hadits Abu Humaid as-Sa'idi dalam sifat Shalat Rasulullah Saw: "Sesungguhnya 
Rasulullah Saw duduk -maksudnya duduk Tasyahhud-, Rasulullah Saw duduk di atas telapak kaki kiri, 
ujung kaki kanan ke arah kiblat". (Hadits riwayat Imam al-Bukhari, hadits shahih hasan (Nail al-Authar: 
2/275). Wa'il bin Hujr berkata: "Saya sampai di Madinah untuk melihat Rasulullah Saw, ketika beliau 
duduk -maksudnya adalah duduk Tasyahhud- Rasulullah Saw duduk di atas telapak kaki kiri, Rasulullah 
Saw meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri, Rasulullah Saw menegakkan (telapak) kaki kanan". 
(Hadits riwayat at-Tirmidzi, ia berkata: "Hadits hasan shahih". (Nashb ar-Rayah: 1/419) dan Nail al- 
Authar: 2/273). 

Menurut Mazhab Maliki: 

Duduk Tawarruk (pantat menempel ke lantai) pada Tasyahhud Awal dan Akhir. (Asy-Syarh ash-Shaghir: 
1/329 dan setelahnya). Berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud: "Sesungguhnya Rasulullah Saw duduk di 
tengah shalat dan di akhir shalat dengan duduk Tawarruk (pantat menempel ke lantai). (al-Mughni: 
1/533). 

Menurut Mazhab Hanbali dan Syafi'i: 

Disunnatkan duduk Tawarruk (pantat menempel ke lantai) pada Tasyahhud Akhir, seperti Iftirasy (duduk 
di atas telapak kaki kiri), akan tetapi dengan mengeluarkan kaki kiri ke arah kanan dan pantat menempel 
ke lantai. Berdasarkan dalil hadits Abu Humaid as-Sa'idi: "Hingga ketika pada rakaat ia menyelesaikan 
shalatnya, Rasulullah Saw memundurkan kaki kirinya, Rasulullah Saw duduk di atas sisi kirinya dengan 
pantat menempel ke lantai, kemudian Rasulullah Saw mengucapkan salam". (diriwayatkan oleh lima 
Imam kecuali an-Nasa'i. Dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi. Diriwayatkan al-Bukhari secara ringkas. (Nail 
al-Authar: 2/184). Duduk Tawarruk (menempelkan pantat ke lantai) dalam shalat adalah: duduk dengan 
sisi pantat kiri menempel ke lantai. Makna al-Warikan adalah: bagian pangkal paha, seperti dua mata 
kaki di atas dua otot. 

54 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Pendapat Mazhab Hanbali: 


Akan tetapi tidak duduk Tawarruk (pantat menempel ke lantai) pada duduk Tasyahhud dalam shalat 


Shubuh, karena duduk itu bukan Tasyahhud Kedua. Rasulullah Saw duduk Tawarruk berdasarkan hadits 


Abu Humaid adalah pada Tasyahhud Kedua, untuk membedakan antara dua Tasyahhud (Tasyahud 
Pertama dan Tasyahhud Kedua/Akhir). Adapun shalat yang hanya memiliki satu Tasyahhud, maka tidak 
ada kesamaran di dalamnya, maka tidak perlu perbedaan. 

Kesimpulan: duduk Tawarruk (pantat menempel ke lantai) pada Tasyahhud Kedua adalah Sunnat 
menurut jumhur ulama, tidak sunnat menurut Mazhab Hanafi 57 . 


Pertanyaan 37: Adakah doa lain sebelum salam? 


Jawaban: 




Antara Tasyahhud dan Salam, Rasulullah Saw mengucapkan: 

"Ya Allah, ampunilah aku, dosa yang telah lalu dan dosa belakangan, dosa yang telah aku sembunyikan 
dan yang aku tampakkan, perbuatan berlebihanku, dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada 
aku, Engkaulah yang Pertama dan Engkaulah yang terakhir. Tiada tuhan selain Engkau". (HR. Muslim). 


Pertanyaan 38: Adakah doa tambahan lain sebelum salam? 


Jawaban: 



Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Apabila salah seorang kamu bertasyahhud, 
maka mohonlah perlindungan dari empat: 


57 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/44. 


55 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari azab hidup dan 
mati dan dari kejelekan azab al-Masih Dajjal". (HR. Muslim). 


Pertanyaan 39: Bagaimanakah salam mengakhiri shalat? 

Jawaban: 


Aj^jJ ^ 3^3 ^ 3 ^ . aJ^ 3 0^^ . A*u2A^-l —Lip jA (3 

Al^al (3 ^jp i j ^ i 3 a5\j*>IU ojL-woj ajlj: (j- 4 ^1 p f^-***^ c£j-^j ‘O^y/ 4 ( ^ I 

jjt 'yi oL*^ :iJjLil ^jl JlS ( ajl~- *\j^\ jjp S^y* ci*jw\jb Ay 

aw 1 a* 5 *^ |t-^JLp- ) :aLo5^Ij aLL3-I -Up ^lp oy ( ^-^v*1p ^bw*Jl ) !ALb3-lj S^iLiJi wUp £_£y£ b» 

/y OjL^OJ A-LJT /^P /y ^lp "Ljjlj IAJUlJI (jj ©JjP (3 buixL* 1-LJT ( 

^Jp p-L. l ^1pj ^33^ p-*3 l5^ ih^ ^ l5^ ^?3^-3 '0^3 <j^ij 

(_£b J5jJi <taL«lj AjjJjP /y Lalj A^l^Jb OjL^o ( J^P < y*3 CAJl^il A^-jLw^b wUp ( j^P ^^P jjwllall Ajyy 

U yg *J ^-l^U (jlj Ct^Lsxlj jlj C^La*^i ^1P jl AJp aWI ^La 5 A^ 1 by*l» !<JlS fc—Aw\JL>r- OjP*’ CPjJjs- t^JJi 

. (^jta ^jlj fiijj) « ( j^xj l ^1p 

c j l_*-vwJ ^ ^3 0 i-^”” 0) A^jljkJl c3_J A^^r (3 L^3 ^' A»^»wL«*3l j ^ba^i ^ ^lp ^^aLLl {_^ 3*- . 3 

.Ja^i a5\j*>U. 1 yjjd.1 A-jj ^y-^3 . \ (3 olil>- 0)j 

oj^pj ^x^*wa ^jl c^jjj>- !a-jL 3-I JJ.5 ^-« 3^y caLL3“Ij -Up 

( j<>- tA^il (. am ^ ;«jL*o /*-L*o Oir^-A«j ls^ 5 Al» i^a^A.1 

. «oA>- jjiLo cSji 

.sAjLA-Ij ^u^iLiJl a^p oj>- i ^ Jl ^SAlp ^ OL® 


Mazhab Hanafi: Minimal ucapan salam yang sah adalah dua kali ucapan [»*>UJl ] (ke kiri dan ke kanan). 

Tanpa ucapan [^As' ]. Yang sempurna, itulah menurut Sunnah adalah ucapan: [ A l aj^ p-SAU (»*>LJi ] 

dua kali ke kiri dan ke kanan). Dalam kedua salam itu imam berniat mengucapkan salam untuk yang 
berada di sebelah kanan dan kirinya dari kalangan malaikat, kaum muslimin, manusia dan jin. Dianjurkan 
agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu cepat dalam pengucapannya, berdasarkan hadits Abu 
Hurairah dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Daud: "Menghapus salam itu adalah Sunnah". Ibnu al- 
Mubarak berkata: "Maknanya adalah tidak terlalu panjang (menggunakan madd)". 


56 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Mazhab Syafi'l dan Hanbali: Minimal salam yang sah adalah [.vSLIp ], satu kali menurut Mazhab 

Syafi'i. Dua kali menurut Mazhab Hanbali. Salam yang sempurna adalah: [*u I dua kali; 

ke kanan dan ke kiri. Pada salam pertama dengan cara menoleh hingga terlihat pipi sebelah kanan. Pada 
salam yang kedua hingga terlihat pipi sebelah kiri. Dengan berniat mengucapkan salam kepada yang 
berada di sebelah kanan dan kiri dari kalangan malaikat, manusia dan jin. Imam juga berniat menambah 
ucapan salam kepada para ma'mum. Para ma'mum juga berniat membalas ucapan salam imam dan para 
ma'mum lain yang mengucapkan salam. Mazhab Syafi'i: Ma'mum sebelah kanan imam berniat pada 
salam kedua dan ma'mum di sebelah kiri imam berniat pada salam pertama. Adapun ma'mum yang 
berada di belakang dan selanjutnya berniat sesuai keinginan mereka. Dalilnya adalah hadits Samurah bin 
Jundub, ia berkata: "Rasulullah Saw memerintahkan kami membalas ucapan salam imam, agar kami 
berkasih sayang, agar sebagian kami mengucapkan salam kepada yang lain". (HR. Ahmad dan Abu 
Daud). 

Mazhab Hanafi: Ma'mum berniat membalas salam imam pada salam pertama jika ia berada di sebelah 
kanan imam, pada salam kedua jika ia berada di sebelah kiri imam, jika ma'mum berada sejajar dengan 
imam maka ia berniat pada kedua salam tersebut. Orang yang shalat sendirian sunnat berniat untuk 
malaikat saja. 

Tidak dianjurkan menambah kalimat ], demikian menurut pendapat yang mu'tamad menurut 

Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dalil mereka sama dengan dalil Mazhab Hanafi, yaitu hadits Ibnu Mas'ud 
dan lainnya diatas: "Sesungguhnya Rasulullah Saw mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan 

lafaz: [<&! 5^-jj ], hingga terlihat putih pipinya". 

Jika seseorang membalik salam ], maka tidak sah menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali. 

Menurut pendapat al-Ashahh tidak sah ucapan LiLU ] 58 . 


Pertanyaan 40: Ke arah manakah arah duduk imam setelah salam? 

Jawaban: 


Sisi kanan tubuh mengarah ke ma'mum, sisi kiri ke arah kiblat, berdasarkan hadits: 

J b 4 ^ ^ l| '— f o! I a^Ip ^ t aJJ l i ~ j J b f. I f * .p 


58 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/50. 

57 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Dari al-Barra', ia berkata: "Apabila kami shalat di belakang Rasulullah Saw, kami ingin agar kami berada 
di sebelah kanan beliau, maka beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Saya mendengar 
Rasulullah Saw mengucapkan: 



"Ya Tuhanku, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan -kumpulkan- hamba-hamba- 
Mu". (HR. Muslim). 


Pertanyaan 41: Ketika shalat, apakah Rasulullah Saw hanya membaca di dalam hati, atau dilafazkan? 


Jawaban: 


Rasulullah Saw tidak hanya mengucapkan di dalam hati, akan tetapi beliau melafazkannya, ini 
berdasarkan hadits: 




Dari Abu Ma'mar, ia berkata: "Saya bertanya kepada Khabbab bin al-Arts, 'Apakah Rasulullah Saw 
membaca pada shalat Zhuhur dan 'Ashr?". Khabbab bin al-Arts menjawab: "Ya". Saya bertanya: 
"Bagaimana kamu mengetahui bacaan Rasulullah?". Khabba bin al-Arts menjawab: "Dari goyang 
jenggotnya". (HR. al-Bukhari). 


Pertanyaan 42: Apakah arti thuma'ninah ? Apakah standarnya? 


Jawaban: 



Thuma'ninah adalah tenang setelah satu gerakan. Atau tenang setelah dua gerakan, kira-kira terpisah 
antara naik dan turun. Minimal Thuma'ninah adalah anggota tubuh merasa tenang, misalnya ketika 
ruku', kira-kira terpisah antara naik dan turun, sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i. Dapat diukur 
dengan kadar ingatan wajib bagi orang yang mengingat. Adapun orang yang lupa kira-kira pada kadar 
minimal tenang, sebagaimana pendapat sebagian Mazhab Hanbali. Pendapat Shahih menurut mazhab 
adalah: tenang, meskipun sejenak. Atau tenangnya anggota tubuh kira-kira satu tasbih pada ruku' dan 


58 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



sujud, dan bangun dari ruku' dan sujud, demikian menurut pendapat Mazhab Hanafi. Atau tenangnya 
anggota tubuh pada waktu tertentu dalam semua rukun shalat, sebagaimana pendapat Mazhab Maliki. 


Pertanyaan 43: Bagaimana shalat orang yang tidak ada thuma'ninah ? 

Jawaban: 


Tidak sah, karena Rasulullah Saw memerintahkan agar orang yang tidak thuma'ninah mengulangi 
shalatnya. 


a l <3 — — <d!l JG)! TJj-* 3' 3^ 

Aiillil (3 ^ liliti C £>rjl (■ » jtll -OX* ^ l lLUU i *23 £?rjl» 

<. UlSTj ^ ^ JXXIJ G: Ijilj c aII&JI ^ & o*>\_^2jl 3) IGj » 3^ ■ 

t i^yJLj l-A^UX t t LljlJ ^LGC-t) ^ 

. « I4IS' lLG*>Qs 3 iHJi 3*-^ ^ c LiJli 3j“»J ( j3- ^ijl j*r t IUjjLX 


Dari Abu Hurairah, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, ia melaksanakan shalat, Rasulullah Saw 
berada di sudut masjid. Rasulullah Saw datang, mengucapkan salam kepadanya dan berkata: 
"Kembalilah, shalatlah, sesungguhnya engkau belum shalat". la kembali dan melaksanakan shalat. 
Rasulullah Saw berkata: "Engkau mesti kembali, shalatlah, sesungguhnya engkau belum shalat". Pada 
kali yang ketiga, ia berkata: "Ajarkanlah kepada saya". Rasulullah Saw berkata: "Jika engkau akan 
melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu', kemudian menghadaplah ke kiblat, bertakbirlah. 
Bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur'an. Kemudian ruku'lah hingga engkau thuma'ninah dalam 
keadaan ruku'. Kemudian angkat kepalamu hingga engkau tegak sempurna. Kemudian sujudlah hingga 
engkau thuma'ninah sujud. Kemudian bangunlah hingga engkau thuma'ninah duduk. Kemudian sujudlah 
hingga engkau thuma'ninah sujud. Kemudian bangunlah hingga engkau duduk sempurna. Kemudian 
lakukanlah seperti itu dalam semua shalatmu". (HR. al-Bukhari dan Muslim). 


Pertanyaan 44: Apa pendapat ulama tentang Qunut Shubuh? 

Jawaban: 

Mazhab Hanafi dan Hanbali: Tidak ada Qunut pada shalat Shubuh. 

Mazhab Maliki: Ada Qunut pada shalat Shubuh, dibaca sirr, sebelum ruku'. 
Mazhab Syafi'i: Ada Qunut pada shalat Shubuh, setelah ruku'. 

59 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Pertanyaan 45: Apakah dalil hadits tentang adanya Qunut Shubuh? 

Jawaban: 


Hadits Pertama: 


. p-xj 3^3 ^ ^ J5 — <ulp 4i)l l 5^ 5— *bb^ C03 O-Li 3^3 ^P 

Dari Muhammad, ia berkata: "Saya bertanya kepada Anas bin Malik: "Apakah Rasulullah Saw membaca 
Qunut pada shalat Shubuh?". la menjawab: "Ya, setelah ruku', sejenak". (HR. Muslim). 


Hadits Kedua: 


. L-J bj l Jj Lj t I Q -JlJ ,%Jb»^ 4--lp AW I L ^U^ 5 aIJ 1 3 jj b 4 3 ^ b-b b 4 


l r^' cf 


Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Rasulullah Saw terus menerus membaca Qunut pada shalat Shubuh 
hingga beliau meninggal dunia". 

Hadits ini riwayat Imam Ahmad, ad-Daraquthni dan al-Baihaqi. 

Bagaimana dengan hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menyatakan bahwa 
Rasulullah Saw membaca Qunut shubuh selama satu bulan, kemudian setelah itu Rasulullah Saw 
meninggalkannya. Berarti dua riwayat ini kontradiktif? 

Tidak kontradiktif, karena yang dimaksud dengan meninggalkannya, bukan meninggalkan Qunut, akan 
tetapi meninggalkan laknat dalam Qunut. Laknatnya ditinggalkan, Qunutnya tetap dilaksanakan. 
Demikian riwayat al-Baihaqi: 

ily Lei 4J*-j -CP Jli 4 fy £■ \j4yX 0-3 ( _ r jl OjJj>- Q -X-P 


Dari Abdurrahman bin Mahdi, tentang hadits Anas bin Malik: Rasulullah Saw membaca Qunut selama 
satu bulan, kemudian beliau meninggalkannya. Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata: "Yang 
ditinggalkan hanya laknat" 59 . 


Yang dimaksud dengan laknat dalam Qunut adalah: 

. 4 b 1 b. p Oipj b 1^5 ?Sj ^Ipj ^ L “—-3 4--lp aWI /gbI b I b-bL 4 I ^jP 

Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Saw membaca Qunut selama satu bulan beliau melaknat 
(Bani) Ri'lan, Dzakwan dan 'Ushayyah yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya". 


(HR. al-Bukhari dan Muslim). 


Imam al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra: 2/201. 

60 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Qunut Shubuh Menurut Mazhab Syafi'i: 


<3 a\) 1 15^* ^ 3j-^J ^ 

^S"\JA ^^ Jj>-!j jS * ai>c-v22-j ,*_S3>- 


filjj li» ^«.ygll (3 ^till 3 j *^_^>eJLwvw3 o^laJI L»Ij 

^jI 3^ -c^-l oljj {LJjl 5\ Jfjl® ij£>~ ^;ygll 

c-buj^l /^p- oL/g“ac 3^J! i^a^JI 315 


Adapun Qunut, maka dianjurkan pada I'tidal kedua dalam shalat Shubuh berdasarkan riwayat Anas, ia 
berkata: "Rasulullah Saw terus menerus membaca doa Qunut pada shalat Shubuh hingga beliau 
meninggal dunia". Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam lainnya. Imam Ibnu ash-Shalah berkata, 
"Banyak para al-Hafizh (ahli hadits) yang menyatakan hadits ini adalah hadits shahih. Diantara mereka 
adalah Imam al-Hakim, al-Baihaqi dan al-Balkhi". Al-Baihaqi berkata, "Membaca doa Qunut pada shalat 
Shubuh ini berdasarkan tuntunan dari empat Khulafa' Rasyidin". 


j! ajlp aw! dljj Ui® 4j^3 (3 oljj (3 0^3 

^jy>x^S >rygil j ^_xj C-JjJL® A-Jp Ld*ul® ^5^!i ~l*J C^Ji ^13 A_^2i j d-U® li» A-uLp A^l ^ 3^'“*'J 

j olj)j I ^ 3^* Q 4 £-^3 > C^dAj 0^** j” ^J-P - ^ 3^'-*'J ^ ^ L5*^ 0^ 

^lp J)^ «-*ii wL^e-u*oj ^-p** ^lp *3/^ 3 (3 3^ 3“^ jl® 3>J^ lg I ^j^Jl 


wbcj 


Bahwa Qunut Shubuh itu pada rakaat kedua berdasarkan riwayat Imam al-Bukhari dalam kitab 
Shahihnya. Bahwa doa Qunut itu setelah ruku', menurut riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah bahwa ketika Rasulullah Saw membaca doa Qunut pada kisah korban pembunuhan peristiwa 
sumur Ma'unah, beliau membaca Qunut setelah ruku'. Maka kami Qiyaskan Qunut Shubuh kepada 
riwayat ini. Benar bahwa dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan dari Anas 
bahwa Rasulullah Saw membaca doa Qunut sebelum ruku'. Al-Baihaqi berkata: "Akan tetapi para 
periwayat hadits tentang Qunut setelah ruku' lebih banyak dan lebih hafizh, maka riwayat ini lebih 
utama". Jika seseorang membaca Qunut sebelum ruku', Imam Nawawi berkata dalam kitab ar-Raudhah, 
"Tidak sah menurut pendapat yang shahih, ia mesti sujud sahwi menurut pendapat al-Ashahh". 

CJjXa Jl Igfllj 


U c..Q5 Q y* ^ UjUj c .Pyj c**51p 35 IPJ C-J-C& quj&I 

Oj c*SjO c*Jij y* (Jbj b 4jlj oOp 

5 ljj : t yi»!^l .(Jbj ^ 4 jjj t 3 ObU <3 s-liJl oLjb ^£pl ^O-b aljj 

C,...,,^5 Q ip ^ib f 3 *Uj 5 L , ag.j 4 jU \ <3 OjU- 4 i C*JOj 5 Oj C*5j LJ f Li S C*j^Lp 'p> *0 r aOOil 


61 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



4JU~J| C-olj Ca^aJLII -AS^ ts-lfO y*. -AV.' 4j b CAAS ( JC>- (j^xAS s-b-dl lA-Ss bll Q0* *'^■'' bll ^-If-lj . ^bbbl *£JjJ3jCU*I 


Lafaz Qunut: 

"Ya Allah, berilah hidayah kepadaku seperti orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Berikanlah 
kebaikan kepadaku seperti orang-orang yang telah Engkau beri kebaikan. Berikan aku kekuatan seperti 
orang-orang yang telah Engkau beri kekuatan. Berkahilah bagiku terhadap apa yang telah Engkau 
berikan. Peliharalah aku dari kejelekan yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau menetapkan dan 
tidak ada sesuatu yang ditetapkan bagi-Mu. Tidak ada yang merendahkan orang yang telah Engkau beri 
kuasa. Maka Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Engkau Maha Agung". 

Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan lainnya dengan sanad sahih. Maksud 
saya, dengan huruf Fa' pada kata: dbls dan huruf Waw pada kata: J-b N <blj. 

Imam ar-Rafi'i berkata: "Para ulama menambahkan kalimat: c-jasU- ^ yu Nj (Tidak ada yang dapat 

memuliakan orang yang telah Engkau hinakan). Sebelum kalimat: c-JUij bj c-Sjb (Maka Suci Engkau 
wahai Tuhan kami dan Engkau Maha Agung). 

Dalam riwayat Imam al-Baihaqi disebutkan, setelah doa ini membaca doa: 


(Segala puji bagi-Mu atas semua yang Engkau tetapkan. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada- 
Mu). 

Ketahuilah bahwa sebenarnya doa ini tidak tertentu. Bahkan jika seseorang membaca Qunut dengan 
ayat yang mengandung doa dan ia meniatkannya sebagai doa Qunut, maka sunnah telah dilaksanakan 
dengan itu. 


bits 

4j 


A b^S <ulp Ajjl ^*0 s-lpAjb ^j0f'0'^- ^ bib CAAjJjj 

ij ilji) dj a^b (^1 J? bps'll yLi ^ i2AjAj>- iijtij Ij AjIa y\ ab)j -Lis J**S 

j»*>tS’” L5 bbb y&j s.b-’yi (j 


Imam membaca Qunut dengan lafaz jama', bahkan makruh bagi imam mengkhususkan dirinya dalam 
berdoa, berdasarkan sabda Rasulullah Saw: "Janganlah seorang hamba mengimami sekelompok orang, 
lalu ia mengkhususkan dirinya dengan suatu doa tanpa mengikutsertakan mereka. Jika ia melakukan itu, 
maka sungguh ia telah mengkhianati mereka". Diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmidzi. Imam at- 

62 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 





Tirmidzi berkata: "Hadits hasan". Kemudian demikian juga halnya dengan semua doa-doa, makruh bagi 
imam mengkhususkan dirinya saja. Demikian dinyatakan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya' 
'Ulumiddin. Demikian juga makna pendapat Imam Nawawi dalam al-Adzkar. 


aJU ^lp 4 pQ^“ ^jL^jJI aJ 15 Aj*^| A_£j*-j Aj^b Ul Ab~Jlj 

J,l jp Jjb _jjI_j A_p a\)I LS if- ^jP aljij liS" jLi^j jliil aJwsaJI < 3 _j ayj _^-T (J OjiaJl J_5 .Avajijjl (J 

tOUiiAj c3 ci~uL) tAU*Jl c3 Ajl I ^3 aJU jjjJl ^3 *cb~Jl ^ d~ujj 

^P O-jIj tv . ./J Si 0*^ aAjtj Jlij ^tal^Jl aJIE tv - - .-a S ^ O^oj AAP Aiil j-«P A*5 A^j>bU*jj 

, Ipl Ajll^ AJCUjij ^j^Jl (3 a—aUp Ajil t cj-sA 3 ^jjJl 


Sunnah mengangkat kedua tangan dan tidak mengusap wajah, karena tidak ada riwayat tentang itu. 
Demikian dinyatakan oleh al-Baihaqi. Tidak dianjurkan mengusap dada, tidak ada perbedaan pendapat 
dalam masalah ini. Bahkan sekelompok ulama menyebutkan secara nash bahwa hukum melakukan itu 
makruh, demikian disebutkan Imam Nawawi dalam ar-Raudhah. Dianjurkan membaca Qunut di akhir 
Witir dan pada paruh kedua bulan Ramadhan. Demikian diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Imam 
Ali dan Abu Daud dari Ubai bin Ka'ab. Ada pendapat yang mengatakan dianjurkan membaca Qunut pada 
shalat Witir sepanjang tahun, demikian dinyatakan Imam Nawawi dalam at-Tahqiq, ia berkata: "Doa 
Qunut dianjurkan dibaca (dalam shalat Witir) sepanjang tahun". Ada pendapat yang mengatakan bahwa 
doa Qunut dibaca di sepanjang Ramadhan. Dianjurkan agar membaca doa Qunut riwayat Umar, 
sebelum Qunut Shubuh, demikian dinyatakan oleh Imam ar-Rafi'i. Imam Nawawi berkata, "Menurut 
pendapat al-Ashahh, doa Qunut rirwayat Umar dibaca setelah doa Qunut Shubuh. Karena riwayat Qunut 
Shubuh kuat dari Rasulullah Saw pada shalat Witir. Maka lebih utama untuk diamalkan. Wallahu a'lam 60 . 

Pertanyaan 46: Apakah ketika membaca Qunut mesti mengangkat tangan? 

Jawaban: 

Imam an-Nawawi berkata dalam al-Adzkar: 


. A_?t^J| *)]j CL*S^U~j Ajl ! AttjI Aj^kj ^lp Lu2> Aj>t^J| CA^AaJI s-lfO j 3 ^jJ^Jl (3 UjUn-A 5 ! i^fl_bc>-l 

LfTji I IjJlS j 4-/2Jl AjSrjJl yS' Ajl ^]p I^Ajljlj . S^J \ C-JljJlj . £jj ijJ * J^ljJlj 


Ulama Mazhab Syafi'l berbeda pendapat tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah dalam doa 
Qunut, terbagi kepada tiga pendapat: 


Pertama, yang paling shahih, dianjurkan mengangkat tangan tanpa mengusap wajah. 


Kedua, mengangkat tangan dan mengusapkannya ke wajah. 


Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi asy-Syafi’i, Kifayat al-Akhyar 
fi Hall Ghayat al-lkhtishar, 1/114-115 


63 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Ketiga, tidak mengusap dan tidak mengangkat tangan. 

Para ulama sepakat untuk tidak mengusap selain wajah, seperti dada dan lainnya. Bahkan mereka 
mengatakan perbuatan itu makruh 61 . 


Pertanyaan 47: 

Jika seseorang shalat di belakang imam yang membaca Qunut, apakah ia mesti mengikuti imamnya? 

Jawaban: 


Pendapat Imam Ibnu Taimiah: 


S-lslf- j^A(JSL ajL) |j_A j LSr kiJJi Jl -j i [j£ jl 4 _Lp 3 LaI^J SjLLw* (3 “bUlJ jAjLUl OIS"" liU 

01 £ ‘yi L«JJ S J^'5 . -O'-l \a OJJL* \a 4j jjI ^ ^ 

. Ca 2 jl OFj *—^ C,~UIJ ,1 j |3 4jt* lO~CS jU 4Al*j 

. jtfpT iiJlj jjVij iiuj 33 ! iSi 3*3 ot ^td) 3 

Jika seorang yang bertaklid itu bertaklid dalam suatu masalah yang menurutnya baik menurut agamanya 
atau pendapat itu kuat atau seperti itu, maka boleh berdasarkan kesepakatan jumhur ulama muslimin, 
tidak diharamkan oleh Imam Hanafi, Maliki, Syafi'l dan Hanbali. Demikian juga dengan witir dan lainnya, 
selayaknya bagi makmum mengikuti imamnya. Jika imamnya membaca qunut, maka ia ikut membaca 
qunut bersamanya. Jika imamnya tidak berqunut, maka ia tidak berqunut. Jika imamnya shalat 3 rakaat 
bersambung, maka ia melakukan itu juga. Jika dipisahkan, maka ia laksanakan terpisah. Ada sebagian 
orang yang berpendapat bahwa makmum tetap menyambung jika imamnya melaksanakannya terpisah. 
Pendapat pertama lebih shahih. Wallahu a'lam 62 . 


Pendapat Ibnu 'Utsaimin: 


^L*j olL>- ^ 3 j-a^ 3 *— ■> j-s ^ 01 3 y cS-iJl ■ “^y^-i ... 

liJlJj cajciaJJ '\z-j2 AjtiliJ-9 


Syekh Ibnu 'Utsaimin ditanya tentang hukum Qunut pada shalat Fardhu di belakang imam yang 
membaca Qunut pada shalat Fardhu? 


Imam an-Nawawi, al-Adzkar: 146. 

Imam Ibnu Taimiah, Majmu' Fatawa Ibn Taimiah: 5/360. 


64 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Syekh Ibnu 'Utsaimin menjawab: "Menurut kami, tidak ada Qunut pada shalat Fardhu, kecuali Qunut 
Nawazil. Akan tetapi, jika seseorang shalat di belakang imam yang membaca Qunut, maka hendaklah ia 
mengikuti imamnya, untuk menolak fitnah dan mempertautkan hati" 63 . 

Pendapat Ibnu 'Utsaimin Lagi: 

?A_!jlj (JjJ lil A 

i_ (j*y A*jbi ^L»*yi A~i 01 <3 iaJjJL ... 

■r* 

. l_£j Klj <4)1 Jl>J AA .>- OjAaJL; 0^9 aJjU Jjj Ojj ... 

Ibnu 'Utsaimin ditanya tentang hukum Qunut pada shalat Fardhu? Apa hukumnya apabila terjadi 
musibah menimpa kaum muslimin? 

Syekh Ibnu 'Utsaimin menjawab: "Qunut pada shalat Fardhu tidak disyariatkan, tidak layak dilaksanakan, 
akan tetapi jika imam membaca Qunut, maka ikutilah imam, karena berbeda dengan imam itu jelek. 

Jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, boleh berqunut untuk memohon kepada Allah Swt agar 
Allah mengangkatnya" 64 . 

Pertanyaan 48: Adakah dalil keutamaan berdoa setelah shalat wajib? 

Jawaban: 


: Jli <up aLi lS v=j oL»I jJ { js- 

ob^SJLl j\'A./ s\\ JOlJl 1 _ij^r ■ s-IpaJI £gl : a_J_p aJJI aJUI (J3^9 

0 a>A>- ; (_^A«ydl Jli 

Dari Abu Umamah, ia berkata: 

Dikatakan kepada Rasulullah Saw, "Apakah doa yang paling didengarkan?". 

Beliau menjawab, "Doa di tengah malam dan doa di akhir shalat wajib". 

Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan". (HR. at-Tirmidzi). Hadits ini dinukil Imam an-Nawawi dalam al- 
Adzkar. 

Riwayat Kedua: 


63 Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibn 'Utsaimin: 14/113. 

64 Ibid. 

65 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




.« 


? (_ 5 ^ J?*>b^ j’jZ' J>.s J? Si il*-» b lLL-^jI 


Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah Saw menarik tangan Muadz seraya berkata: "Wahai 
Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku sangat menyayangimu, demi Allah sungguh aku sangat 
menyayangimu. Aku pesankan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai 
shalatmu engkau ucapkan: "Ya Allah, tolonglah aku agar mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan 
beribadah dengan ibadah yang baik kepada-Mu". (HR. Abu Daud). 


Riwayat Ketiga: 

^Lbl u.g.S) hi LLj jb$bl » 4j*)bb jji A <u!p ls^ 5- bbl (JlJj 

(4irsibbi ji hi ^jb$bi cLb^b-jj ii-up oi bi X-b? buj (i-4-bi bb Si 

^»ij f!j^V!5 b b iij-bi j? si-ib. (j L5 b»ij xb u^bs- 4->jj l3j j»4bi 

.« ^ij oi>sibi jy jLjSji p^Sl i ji't 


JjJi 


Sulaiman berkata: "Setelah selesai shalat Rasulullah Saw berdoa dengan doa ini "Ya Allah Tuhan kami 
dan Tuhan segala sesuatu, aku saksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan, Engkau Maha Esa, tiada 
sekutu bagi-Mu. Ya Allah, Engkau Tuhan segala sesuatu. Aku saksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu 
dan rasul-Mu. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, aku saksi bahwa hamba-hamba-Mu 
semuanya adalah bersaudara. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, jadikanlah aku ikhlas 
kepada-Mu, juga keluargaku, dalam setiap saat di dunia dan akhirat, wahai Yang Memiliki Kemuliaan dan 
keagungan. Dengarkan dan perkenankanlah wahai Tuhan Yang Maha Besar. Ya Allah, Engkaulah cahaya 
langit dan bumi". (HR. Abu Daud). 


Riwayat Keempat: 

jjJ' (J J A^ljeSr (JA Jl 


■? » * 


® . •? « * 


•? i <r t) . , . Y. 


dJj Pj-plj P^plj ^y> P^pl 


i ® . O * ° 


.JXM wb^l Ip £j!Aj Vj C.~*-b® U»J Vj 1 " ■ pI L>J 'y 


,4j*>bb Acs- 015*" —rt-b-j <u!p 01 aJaS- b jl b~*5"* ^AS~y (Jil 


66 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




"Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang telah Engkau jadikan sebagai penjaga bagiku. Perbaikilah 
untukku duniaku yang telah Engkau jadikan kehidupanku di dalamnya. Ya Allah aku berlindung dengan 
ridha-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari azab-Mu. Aku berlindung dengan- 
Mu. Tidak ada yang mencegah atas apa yang Engkau beri. Tidak ada yang memberi atas apa yang Engkau 
cegah. Yang memiliki kemulliaan tidak ada yang dapat memberikan manfaat, karena kemuliaan itu dari- 
Mu". Shuhaib menyatakan bahwa Rasulullah Saw mengucapkan kalimat ini ketika selesai shalat. (HR. an- 
Nasa'i). 


Adapun berdoa bersama setelah shalat, masalah ini dijelaskan Imam al-Mubarakfuri dalam 
Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi: 

<1)1 aJ 111 01 0b»jjl ft, lOjUSEI ?-00p 01 ^1p( 

il 01 I^JlJ t AP^b A>l \ illsJ g..b xj ^ 6•~ 1 ' 7 *3 ^5*^13 ApLp ^y> 

a_c*v.Pt jl^rb 0^1 jL&JI apAj ^Jj uliivo aOp aUI aUI ^p 


Ketahuilah bahwa ulama hadits berbeda pendapat pada zaman ini tentang imam ketika selesai shalat 
wajib, apakah boleh berdoa dengan mengangkat tangan dan diaminkan ma'mum yangjuga mengangkat 
tangan. Sebagian ahli hadits membolehkannya. Sebagian yang lain menyatakan tidak boleh karena 
menurut mereka itu perbuatan bid'ah. Menurut mereka perbuatan itu tidak ada dalam hadits Rasulullah 
Saw dengan sanad yang shahih, akan tetapi perkara yang dibuat-buat, semua yang dibuat-buat itu 
bid'ah. Adapun mereka yang membolehkan berdalil dengan lima hadits 65 . 


Pertanyaan 49: Adakah dalil mengangkat tangan ketika berdoa? 

Jawaban: 

Imam al-Bukhari menulis satu Bab dalam Shahih al-Bukhari: 

£ i o 

$.LPwUl £ 3 >j 


Bab: Mengangkat Tangan Ketika Berdoa. 

Imam an-Nawawi berkata dalam Syorh Shohih Muslim: 




y bg_L* (. yzJ- jl °y ^ <3 <3 aILp 4^1 £*j 1 

£ 5°p ' s , 'z ~ '*■'*■<* ' * "• 


Imam al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwadzy Syarh Sunan at-Tirmidzi: 1/331. 

67 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Berdasarkan hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah Saw mengangkat kedua tangannya ketika 
berdoa di berbagai kesempatan, bukan pada saat shalat Istisqa' saja, terlalu banyak untuk dihitung, saya 
(Imam an-Nawawi) telah mengumpulkan lebih kurang 30 hadits dari Shahih al-Bukhari dan Shahih 
Muslim atau salah satu dari keduanya, saya sebutkan di akhir Bab Shifat Shalat dalam kitab Syarh al- 
Muhadzdzab 66 . 

Diantara hadits yang menyebutkan mengangkat tangan ketika berdoa adalah: 

01 iSi oA-p ^jp ('^0 0) 

"Sesungguhnya Tuhan kamu Maha Hidup dan Maha Mulia, la malu kepada hamba-Nya apabila hamba 
itu mengangkat kedua tangan kepada-Nya, lalu la menolaknya dalam keadaan kosong". (HR. Abu Daud, 
at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Salman al-Farisi). 

Ada sekelompok orang melarang berdoa mengangkat tangan, berdalil dengan hadits Anas: 


cSy. i>s^~ OIS^Ails <3 




i-T y 


"Rasulullah Saw tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya kecuali pada doa shalat Istisqa', 
Rasulullah Saw mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya". (HR. al-Bukhari 
dan Muslim). Akan tetapi pendapat ini ditolak dengan beberapa argumentasi: 

Pertama, Anas bin Malik tidak melihat, bukan berarti shahabat lain tidak melihat, terbukti banyak hadits 
lain yang menyatakan Rasulullah Saw berdoa mengangkat tangan. Diantaranya hadits: 

. « aJIp bt O-bp) 3) » ajAj — a*1p ajO — ^lii ^sj jpp 

Ibnu Umar berkata: "Rasulullah Saw mengangkat kedua tangannya, (seraya berkata): "Ya Allah, aku 
berlepas diri kepada-Mu atas apa yang dilakukan Khalid". (HR. al-Bukhari). 

Hadits lain: 




^ S' po ® f ^ mi f. ' s $ p"' 0 S' p o p P ^ ^ p 

^jApj ip y^\ » AjJj J AjAj Ap aIIoJI — A-J-P- ^La 5- aJJI ^JboJApls j-ip A*2 vJj 

aIi&JI ^|JL£t«p ajAj l^lp 4 jJj ,_.i:^i <J)jbZs .« 3 ^ ^p aSIO^pJI o-Ia 01 jb4-bi ^jApj ^ xaT 

Ajls OOaj O0j00«ilp I]\XS~ aUI ^b b <Jlsj . Aji3J ^JP Apjiji aOSaX« ^^ip ©LaJLs 0£.13j Ap-ls y\ obis Alb^Lp ^jp Oj'Sj bop 
aDI oApll ^jjas^Jp aSo*>IpJI j^p ^jJb ^-Sbut 3 ' Oi^tlOls 0 ^p*aOj 31) jp aUI (Jjbls iiapj Ip bOJ ^eaIo 

,3&SUb 


Imam an-Nawawi, Syarh an-Nawawi 'ala al-Muslim: 3/299. 

68 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Umar bin al-Khattab berkata: "Pada saat perang Badar, Rasulullah Saw melihat kepada kaum musyrikin, 
jumlah mereka 1000 orang, sedangkan shahabat Rasulullah Saw 319 orang, maka Rasulullah Saw 
menghadap kiblat, kemudian menengadahkan kedua tangannya, ia berdoa kepada Tuhannya: "Ya Allah, 
tunaikanlah untukku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah 
Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan kaum muslimin ini binasa, Engkau tidak akan disembah 
di atas bumi". Rasulullah Saw terus berdoa kepada Tuhannya dengan menengadahkan kedua tangannya 
menghadap kiblat hingga selendangnya jatuh dari atas kedua bahunya. Maka Abu Bakar datang 
mengambil selendang itu dan meletakkannya di atas bahu Rasulullah Saw, ia mengikuti Rasulullah Saw 
dari belakang seraya berkata: "Wahai nabi utusan Allah, demikian munajatmu kepada Tuhanmu, 
sesungguhnya la akan menunaikan untukmu apa yang telah la janjikan". Maka Allah menurunkan ayat: 

"(ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: 
"Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu Malaikat yang 
datang berturut-turut". (Qs. al-Anfal [8]: 9). Maka Allah Swt menurunkan para malaikatnya". (HR. al- 
Bukhari dan Muslim). 

Kedua, jika ada dua hadits yang kontradiktif, maka kaedah yang dipakai adalah: 


<3bJl 


Yang menetapkan lebih diutamakan daripada yang menafikan. 

Ketiga, bahwa yang dimaksud Anas bin Malik "Rasulullah Saw tidak mengangkat kedua tangannya", 
maksudnya adalah: Rasulullah Saw tidak mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua 
ketiaknya pada kesempatan lain, hanya pada saat doa Istisqa' saja. 


Pendapat al-Mubarakfuri dalam Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi: 

/t- s 't- ^ & 0 O ■£ 0 / / -V ^ ^ jg Og 

^llil dl1* c juJl c LiUil 

djSbSj l 4j 1.^:4 i ^tto (3 OiS*” 01^ IdSba o 4 t. <u£p bJi 

jjJpi aIIIj 4UJ\ Oj <u 1 p 3 ^b ^ J_>-i 4!*^ Jj a“>L^ 2 JI J (JjJbli 


Tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa ada satu risalah yang ditulis oleh Imam as-Suyuthi 
berjudul Fadhdh al-Wi'a' fi Ahadits Raf al-Yadain fi ad-Du'a'. Mereka juga berdalil dengan hadits Anas, 
ia berkata: "Ada seorang Arab Badui dari perkampungan badui datang kepada Rasulullah Saw pada hari 
Jum'at. la berkata: "Wahai Rasulullah, hewan ternak telah mati, keluarga telah binasa, orang banyak 
telah binasa". Rasulullah Saw mengangkat kedua tangannya berdoa, orang banyak juga mengangkat 
tangan mereka bersama Rasulullah Saw, mereka berdoa". Hadits ini diriwayatkan al-Bukhari. Mereka 

69 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



berkata: "Mengangkat tangan seperti ini. meskipun dalam dosa Istisqa' (minta hujan), akan tetapi bukan 
khusus pada Istisqa' saja. Oleh sebab itu Imam al-Bukhari berdalil dalam kitab ad-Da'awat berdasarkan 
hadits ini bahwa boleh mengangkat kedua tangan dalam semua doa (tidak terbatas pada Istisqa' saja). 

Pendapat yang kuat menurut saya (Imam al-Mubarakfuri) bahwa mengangkat kedua tangan berdoa 
setelah shalat itu hukumnya boleh. Jika seseorang melakukannya, maka boleh insya Allah. Allah Maha 
Maha Tinggi dan Mah Mengetahui 67 . 

Doa dengan mengangkat tangan pula memiliki beberapa cara: 


Pertama, dengan punggung telapak tangan ke atas, berdasarkan hadits: 


( pLiLJl J) 


<M s iM jj; £ 

aIIp <dJl Dl ) : aJjj 


Hadits: "Sesungguhnya Rasulullah Saw ketika Istisqa' memberikan isyarat dengan punggung telapak 
tangannya ke langit (ke atas)". (HR. Muslim). Imam an-Nawawi berkata: 


Ip 5 lltj l NAs. *1/ s-Ipo ^)5"" ^3 aIiUI ^ apU*- JlS 

. \jj£ £.Lo«t*JI ApS*” 


Sekelompok ulama Mazhab Syafi'i dan ulama lain berpendapat: Sunnah dalam setiap doa untuk menolak 
bala seperti kemarau panjang dan sejenisnya dengan cara mengangkat kedua tangan dan menjadikan 
punggung telapak tangan ke arah langit (ke atas). Jika berdoa untuk memohon sesuatu yang ingin 
dihasilkan, maka menjadikan kedua telapak tangan ke langit (ke atas). Mereka berdalil dengan hadits 


Kedua, mengusapkan kedua tangan ke wajah, berdasarkan hadits: 


: aap JUj aUi ^jp 

£ * * * 

A_£^-j Lojfc ( J<>- bo.g s-lpujl (3 AjUj 13 ) Aolp OIS** 

Dari Umar bin al-Khaththab, ia berkata: "Rasulullah Saw apabila mengangkat kedua tangannya berdoa, 
ia tidak menurunkan kedua tangannya hingga ia mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya". (HR. at- 
Tirmidzi). Komentar al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab Bulugh al-Maram tentang status hadits 
ini: 


Ajb & l bgP^o-^-j Ojpj ^bp bCjUp- (J,l UAP bg-U> aJj 

Ada beberapa hadits lain yang semakna ( syawahid ) dengan hadits riwayat at-Tirmidzi ini, terdapat dalam 
Sunan Abi Daud dari hadits Ibnu Abbas dan lainnya, secara keseluruhan mengangkat derajat hadits ini 
menjadi hadits Hasan. 


Imam al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi: 1/331. 
Imam an-Nawawi, Syarh an-Nawawi 'ala Muslim: 3/300. 


70 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Pertanyaan 50: Apakah dalil zikir setelah shalat? 

Jawaban: 

Imam an-Nawawi menyebutkan dalam kitab al-Adzkar: 


: Jli a1!1 ^pj jbj-> ^ ^p^p <j l^jjjj 

• Jl^j 2j\ J^-^j 

" ^I^S^Vlj (_)V-^rl Ip Lj ^V-^Jl c-Jl X_§JJl 

aUI aDI 1 ; Jli ? jldiz^'yi ,_AJf : oljj j_>-I J^ 

Telah diriwayatkan kepada kami dalam Shahih Muslim dari Tsauban, ia berkata: 


Rasulullah Saw ketika selesai shalat, beliau beristighfar tiga kali dan mengucapkan: 

"Ya Allah, Engkaulah Maha Keselamatan, dari-Mu keselamatan, Maha Berkah, wahai Pemilik Kemuliaan 
dan Keagungan". 


Dikatakan kepada al-Auza'i -salah seorang perawi hadits- "Bagaimanakah beristighfar itu?". 


Beliau menjawab, "Aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah". 


: <up 4 JJI ^p J5 

: Jli o*)Lv2Jl ^y> lii <u!p *dJl *dJl l)I 

^ Js- jij ilsU 4J3 jJJ aJ aJ dX>p> V oJj-j a!]I VI 4JI V ” 

” Jjirl ^U_A« Jjirl Ip £jj_J Vj LjJ Vj ‘-'°^ :>c '' L«J V j» |Ul 

Telah diriwayatkan kepada kami dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, dari al-Mughirah bin Syu'bah, 


Sesungguhnya Rasulullah Saw apabila selesai shalat, beliau mengucapkan: 

"Tiada tuhan selain Allah, Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekuasaan, bagi-Nya pujian, la 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah terhadap apa yang Engkau berikan 
dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau tahan. Yang bersungguh-sungguh tidak 
akan mendatangkan manfaat, dari-Mu lah kesungguhan itu". 


j! jj 

by aUI ^ ^ujJi fj 3 . A*p ^jp jvlw (J bjj) 


71 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




JjJS iJ-*3 aJj tillj.! aJ aJ ilX^y* V iAs*-j aJJI V| aJ| V " 

ilii! aJj £paUl aJj lijuJl aJ SlSl V| j&j Vj aJJI Vi ii\ V AJJb VI Sji Vj j> v 


" 5$l£j| •J' jJj jaJJ! aJ 0^1^ aJJI VI 4 JI V 

o*>b^ j^jS""J ja ( j4 ( J1$j aJp <d!l lS L^ aLSI OISj : jyjJl ^1 Jli 

Telah diriwayatkan kepada kami dalam Shahih Muslim dari Abdullah bin az-Zubair, ia mengucapkan doa 
ini setelah selesai shalat, ketika mengucapkan salam: 


Tidak ada tuhan selain Allah, Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekuasaan, bagi-Nya pujian, 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Tidak ada tuhan selain 
Allah. Kita tidak menyembah kecuali kepada-Nya, Dialah pemilik karunia dan keutamaan. Bagi-Nya 
pujian yang baik. Tidak ada tuhan selain Allah. Ikhlas beribadah kepada-Nya karena menjalankan agama 
Islam walaupun orang-orang kafir bend". 


Ibnu az-Zubair berkata: "Rasulullah Saw bertakbir menggunakan takbir ini selesai shalat". 


: <up aJJI ijjjA j bjjijj 

y 5 £ J* J* £ £ 

\jS C^L>rjwLJlj jjjjJl ! IjJUii 4_»lp (J^ ^jJ^prLg-1.1 5-1 jJLb Oi 

Aj O^SjwU Ul3 jjSwLj l |-sa 23 jj 

s ^ % y 9 y ^ ® O £ -jjl f. % y ^ y y & y y 

J ; Jli 4 _Ul ^ ; ijJli ? L* ^jL* -L >-1 a> ^-xJLVC- 

i S3 S3 S3 

CtJ^ki ^IS””aIJIj aIJ aTJI : <J^JL ? oddi ot*S"”(Jli 

jCiSbl (Jill Aidiil f-liil Jl-bl ^auj jjS 

Telah diriwayatkan kepada kami dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah: 


Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin datang kepada Rasulullah Saw, mereka 
berkata: "Orang-orang yang kaya naik ke tingkatan yang tinggi dan kenikmatan yang abadi, mereka 
shalat seperti kami shalat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, mereka memiliki kelebihan harta, 
mereka bisa melaksanakan haji, umrah, berjihad dan bersedekah". 

Rasulullah Saw bersabda: "Maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang membuat kamu mendapatkan apa 
yang diperoleh orang-orang sebelum kamu dan kamu dapat mendahului orang-orang setelah kamu dan 
tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada kamu selain orang yang melakukan amal seperti yang 
kamu lakukan?". Mereka menjawab, "Ya wahai Rasulullah". 


Rasulullah Saw menjawab: "Kamu bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap selesai shalat 33 kali". 


72 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Abu Shalih -perawi hadits- berkata dari Abu Hurairah ketika ia ditanya tentang cara menyebutnya: 

"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah dan Allah Maha Besar". Setiap kalimat ini disebut sebanyak 33 
kali. 


<UP aIJI ^yPj bJztS' ^—xS'yp jvlw 

; 2jyZ J! c-~J4 'y oLlii : Jls <elp lS^ 5 Cj^ 

Cj^aSsj tl*Jj Ij yj *}\jJ 


Diriwayatkan kepada kami dalam Shahih Muslim dari Ka'ab bin 'Ujrah, dari Rasulullah Saw, beliau 
bersabda: 


"Kalimat-kalimat, orang yang mengucapkan dan mengamalkannya tidak akan sia-sia, setiap selesai 
shalat wajib: 33 kali tasbih, 33 tahmid dan 34 kali takbir". 


<up aUI J,l ^-p^p ij bjjijj 

Xlil jZSj uy%j tj*>b kill -li’-j Ij fikfp £J5~<3 Xlil ‘bJl ls^ 5 

: Sill Jl jj 

jjJj 2^5, ^ Jlp jij ilSl! % Jiil! aJ aJ ILjJ, V oJ^-j Alii aJI V 

AjJ dlS obll^>" CP'yP 

Diriwayatkan kepada kami dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw, beliau berkata: 

"Siapa yang bertasbih selesai shalat 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali, dia sempurnakan 
seratus dengan: Tiada tuhan selain Allah, Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kuasa, bagi-Nya 
pujian, la Maha Kuasa atas segala sesuatu". 

Maka diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. 

£ £ 

: <up aUI jJ ijf- Jblji <j ^p^p <j Lajijj 

: c^L<»- 15 sJl ,^\\ yy <u!p 4 _Ul p 4 _Ul ol 




<r ° <r s . -? « e 




Lj-\Jl 41X3 ^y» ijju (JxSjl (J>1 Aj! (jl iU-> Aj^-I " 


j-JjJl dtj-P ry> 


Telah diriwayatkan kepada kami dalam Shahih al-Bukhari dalam awal-awal kitab al-Jihad, dari Sa'ad bin 
Abi Waqqash, sesungguhnya Rasulullah Saw memohon perlindungan kepada Allah setiap selesai shalat 
dengan kalimat-kalimat ini: 


73 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, aku berlindung kepada-Mu dikembalikan 
kepada usia yang hina, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepada-Mu dari 
azab kubur". 


aJJI ^pj Ul ^p ^jp (jJ (3 

l> 5&M ^3 Sl\ IhJ U^ip iil4 V Oldb- jf " : Jli Up aJJI ^p 

oLUSb 4JL*j \jJiS" \ IjJup ^l*o a_LSI ^-Uo ; 0^3 

3JJ3i (jt;% Ij^^j wAjl^zJ jjp-i lij j4^l3 • (3 

^ & Jj £ If qft £ *" 

aJJi 0 Jwu 4 -J_p 4 JJ 1 aUi -ajlu ! 3 ^ • oj^Lij oluju 

Aj^U^ (3 aJ^JLj 01 A^3“3-^ J plJg^xJl l 9^ (3^ * (JlS ? 

jLii a 3 j a 3 *^\^>-! a_^j < oL-vJl 5.U2..P <U 4 01 *yi a.iLU-0 lijjlJ 01 J^i 4 _?rL>- ftpixlj 


I A-O *»t^— j 1.1 ^ A w»w' I t—- I 

Telah diriwayatkan kepada kami dalam Sunan Abi Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'I dari Abdullah bin 'Amr, 
dari Rasulullah Saw: 


"Ada dua perbuatan baik yang dilakukan seorang hamba yang muslim, maka ia akan masuk surga. 
Keduanya ringan dan orang yang melakukannya sedikit: 

"Bertasbih setelah selesai shalat 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali, maka itu terhitung 150 di 
lidah dan 1500 di timbangan amal. 

Bertakbir 34 kali ketika akan tidur, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali. Aka itu seratus di lidah dan 
seribu di timbangan amal. 

"Saya melihat Rasulullah Saw menghitung dengan tangannya". Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, 
bagaimana mungkin amal itu ringan akan tetapi yang mengamalkannya sedikit?". 

Rasulullah Saw menjawab: "Datang setan kepada salah seorang kamu dalam tidurnya, lalu membuatnya 
tertidur sebelum ia sempat membaca doa ini. Setan juga datang ketika ia shalat, setan itu mengingatkan 
hajatnya sebelum ia sempat mengucapkan doa ini". 

Sanad hadits ini shahih, hanya saja terdapat 'Atha' bin as-Sa'ib, ada perbedaan pendapat tentang diriya 
disebabkan ia pikun. Abu Ayyub mengisyaratkan keshahihan hadits riwayatnya ini. 


£ 

Jli <up aJJI y\s- aOLp i ^j£- (_£jjJ Lujjj 


74 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Telah diriwayatkan kepada kami dalam Sunan Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'I dan selain mereka dari 
'Uqbah bin 'Amir, ia berkata: 

"Rasulullah Saw memerintahkan saya membaca al-Mu'awwidzatain (al-Falaq dan an-Nas) setiap selesai 
shalat. Dalam riwayat Abu Daud: al-Mu'awwidzat, selayaknya membaca: al-lkhlash, al-Falaq dan an-Nas. 



Diriwayatkan kepada kami dengan sanad shahih dalam Sunan Abu Daud, an-Nasa'I dari Mu'adz: 
Sesungguhnya Rasulullah Saw menarik tangannya seraya berkata: 

"Wahai Mu'adh, demi Allah aku menyayangimu. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah 
engkau meninggalkan setiap selesai shalat agar engkau ucapkan: 

"Ya Allah, tolonglah aku agar mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan ibadah yang 
baik kepada-Mu". 



Telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibnu as-Sinni, dari Anas, ia berkata: 

Rasulullah Saw ketika selesai shalat, beliau mengusap keningnya dengan tangan kanan sambil 
mengucapkan: 

"Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah 
dariku susah hati dan kesedihan". 


75 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



. T, 

; Jli a_lp aJj' <0*0*' ^j,\ ^j-P 4-J Ll>jjj 
! JjJL V} 4jA^i_P aU' aJLSI J J-^j OjJ^ b» 

f4JJl l$Is"J, ^ap! j^4^' " 
Sii ^j^. V3 (^344 S 1 aji jUj^'yi ^-Su^j 33^3 


Telah diriwayatkan kepada kami dari Abu Umamah, ia berkata: 

"Setiap kali saya mendekati Rasulullah Saw setelah selesai shalat wajib dan sunnat, beliau 
mengucapkan: 

"Ya Allah, ampunilah dosaku dan kesalahanku semuanya. Ya Allah senangkanlah aku, cukupkanlah aku, 
berikanlah hidayah kepadaku untuk beramal shaleh dan berakhlaq, sesungguhnya tidak ada yang 
menunjukkan hidayah kepada kebaikannya dan tidak ada yang memalingkan kejelekannya kecuali 
Engkau". 


; 4.LP aU' <J>' <j-P lljjjj 

! O' j' O' lSj^ ^ ^ji lij oir aJLp aIS' £^1!' o' 

" (jwJliJl 4JJ £~\j (jOuAjjJ ^lp J} cL->j " 


Diriwayatkan kepada kami dari Abu Sa'id al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah Saw ketika selesai shalat, 
saya tidak tahu apakah sebelum salam atau setelah salam, ia mengucapkan: 

"Maha Suci Tuhanmu, Tuhan keagungan, Maha Suci ia dari apa yang mereka sifati. Kesalamatan bagi 
para rasul. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam". 


: Jli <UP 4JJI lS v=j AjJJjJ 

\ -/A I i i^aj I I SI JjJL aJLp 4JJI AIS"" 

" iitaJl ^Ij! y^s>- °jjc?r dj>-\ iS (3^"^ j*-4^ " 

Telah diriwayatkan kepada kami dari Anas, Rasulullah Saw mengucapkan ini ketika selesai shalat: 


"Ya Allah, jadikanlah kebaikan umurku di akhirnya. Kebaikan amalku penutupnya. Dan jadikanlah 
kebaikan hari-hariku ketika aku bertemu dengan-Mu". 

76 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



; aip aISI a 3 Ljjjj 

ji ^ ^ c 

. o^\ 11 ^ c 3 cJ^-^i 0 ^-^” | , %—L»>>^ a«wLp aJJ! t ^ L/2 aJJ| o^ 


j-JjJl i_j(wLpj jjiSsJl db ijpl *^JJl 


Diriwayatkan dari Abu Bakarah, sesungguhnya Rasulullah Saw mengucapkan ini selesai shalat: 
"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran, kefakiran dan azab kubur". 


•j* 

; Jli 4JJI J_t*p SjLbzi ( j p :>L^b <ui Lujjj 

^11 Jb»i Jr dp *b% Jbb All fjdl Jb iSl " : ^ Jp Jll JL* All Jli 

" i-li be jpAO jd-J <uip AJl L? U 5 

Telah diriwayatkan kepada kami dengan sanad dha'if, dari Fadhalah bin 'Ubaidillah, ia berkata: 


Rasulullah Saw bersabda: "Apabila salah seorang kamu berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan 
memuji Allah, kemudian bershalawat kepada nabi, kemudian berdoa dengan doa yang ia inginkan". 


Pertanyaan 51: Apakah ada dalil zikir jahar setelah shalat? 

Jawaban: 


. d-'j <u!p dl lS L v ? Jjl sMva J»y>\ db" : Jli U^jp aJJI ^sj ^Lp ^1 ( j& 
dbJb 01 : U^pp <dJl bp ,jjl ^ <j 2 jIjj <jj bfT |,-L~» ajIjj <3j 

. b«^ 40p 4 JJI ^ aIJ| j^p ^ ^Jp Ob* - ^ ~ ^ ^^bJl v_^ ’ 

dp" IS! OJJJu ly^ajl lil ijpl dbf : ^Lp ^jI Jlij 

Telah diriwayatkan kepada kami dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, beliau berkata: 
"Aku mengetahui bahwa shalat Rasulullah Saw telah selesai ketika terdengar suara takbir". 


Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Kami mengetahui". 

Dalam riwayat lain dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya mengeraskan 
suara ketika berzikir selesai shalat wajib telah dilakukan sejak masa Rasulullah Saw". 


77 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Ibnu Abbas berkata, "Saya mengetahui bahwa mereka telah selesai melaksanakan shalat ketika saya 
mendengarnya". (HR. al-Bukhari dan Muslim). 


Pendapat Syekh Ibnu 'Utsaimin: 


«*)by2Jl i£I bJb CAj -P S1 b* aJ.. b 9 


<ubf- b)l b)l J 1 ^ <_)) OLS^ IS) V) t*bu- 


Oj..^I1 JIT) : Jli <_£jb*Jl <J§ L>.^p <uil ajj! j_;P U 

.(^bl-b g.I ‘.' pa > 1 aJ^pI c-~^j 4_d^- aJj! ^jJl -L^p ^^bp Aj^Slbl (j^bJl .—..g’,/£>- ^Sbbib 


Penanya: 

Syekh yang mulia, apa hukum mengangkat suara berzikir setelah shalat wajib? 

Syekh Ibnu 'Utsaimin: 

Sunnah, kecuali jika di samping anda ada seseorang yang menyempurnakan shalat dan anda khawatir 
jika anda mengangkat suara anda akan mengganggunya, maka jangan keraskan suara anda. 

Penanya: 

Dalilnya syekh? 

Syekh Ibnu 'Utsaimin: 

Hadits Abdullah bin Abbas dalam Shahih al-Bukhari: "Mengangkat suara berzikir ketika setelah selesai 
shalat wajib telah ada pada masa Rasulullah Saw, saya mengetahui shalat telah selesai dengan itu". 


Ayat Memerintahkan Zikir Sirr. 

Ada ayat yang memerintahkan agar berzikir sirr di dalam hati. Allah Swt berfirman: 


jiijb Jjiii ipj^: lLLJj j l£j j 


"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan 
dengan tidak mengeraskan suara". (Qs. al-A'raf [7]: 205). 

Imam as-Suyuthi memberikan jawaban dalam kitab Natijat al-Fikrfi al-Jahr bi adz-Dzikr: 


78 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Ajjl OIS'ClJjj ^ CPslisf *^y 01j*)Qa2j ^r^ - X?) s-[/~‘ J '^l Aits'A*SX lS^J 2[^P^/I ^j-* l^S/ A-X-« li£l 

^Lv 5 *^ ^_- ^jp US' a*jjUU 1 *C^» X /4 Ajol Oj-*li aJjj! OljJtil 0 ^~-~^ O^SjoJ^ a*^***^ oT^Ullj j^-^: aJ^ aJp 


Pertama: ayat ini turun di Mekah, karena bagian dari surat al-A'raf, surat ini turun di Mekah, seperti 
ayat dalam surat al-lsra': "Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah 
pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". (Qs. al-lsra' [17 ]: 110), ayat ini 
turun ketika Rasulullah Saw membaca al-Qur'an secara jahr lalu didengar orang-orang musyrik, lalu 
mereka mencaci maki al-Qur'an dan Allah yang menurunkannya, maka Allah memerintahkan agar 
jangan membaca jahr untuk menutup pintu terhadap perbuatan tersebut, sebagaimana dilarang 
mencaci-maki berhala dalam ayat: "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan". (Qs. al-An'am [6 ]: 108). 


aJIj Olytil os-jyi (JU-jSQ^I l 5^ oXj UliU -bjj ^ y g ^ apI^- 01 

aJ Olytil Is ^ ISIj) aJ^jL aJU^2j! aj^JLj o-Up 01 OljUb U.I^^j a a .p i 1 oJp 


Kedua : sekelompok ahli Tafsir, diantara mereka Abdurrahman bin Yazid bin Aslam guru Imam Malik dan 
Ibnu Jarir memaknai perintah zikir sirr ini ketika ada bacaan al-Qur'an. Diperintahkan zikir sirr ketika ada 
bacaan al-Qur'an untuk mengagungkan al-Qur'an. Ini kuat hubungannya dengan ayat: "Dan apabila 
dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu 
mendapat rahmat". (Qs. al-A'raf [7 ]: 204). 


y-^ jv-U*^ aJ 1j a*1p A^il 01 & S y i 1 ?.UJp o^S'^ Q :0sJU)! 


Ijulj Aj*y rL) 

Ketiga: Sebagaimana yang disebutkan para ulama Tasauf bahwa perintah dalam ayat ini khusus kepada 
Rasulullah Saw, adapun kepada selain Rasulullah Saw maka mereka adalah tempatnya was-was dan 
lintasan hati, maka diperintahkan zikir jahr karena zikir jahr itu lebih kuat pengaruhnya dalam menolak 
was-was. 


Ayat lain yang memerintahkan zikir sirr: 



"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas". (Qs. Al-A'raf: 55). 


Jawaban: 

apI Ail atp Aiil Jp*-* Cd A^-tP Or* 5 £jO*Jl c3 tl ^ «^Pi ^JjcpI X jj^lLl jjb4 Ail ojy^aj ^ ^p-l^Jl 01 
OjXj»J_jij »_L*j aJTj aUp Aiil auI cu*p“ Oil Oi-?. Or^ oUUU OiJ 


y-&y ( j>b >t P 5 yy~A> Aj^l oJp \Jiy «jjg Igilj f.lpjjl ^ OyPZxj 

Pertama: Pendapat yang kuat tentang makna melampaui batas dalam ayat ini adalah melampaui batas 
yang diperintahkan, atau membuat-buat doa yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam, diriwayatkan 
dari Abdullah bin Mughaffal, ia mendengar anaknya berdoa: "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu istana 

79 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



yang putih di sebelah kanan surga", maka Abdullah bin Mughaffal berkata: "Aku pernah mendengar 
Rasulullah Saw bersabda: "Ada di antara ummatku suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa dan 
bersuci. Kemudian ia membaca ayat ini: "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara 
yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas". (Qs. Al-A'raf [ 7]: 
55). Ini penafsiran seorang shahabat nabi tentang ayat ini, ia lebih mengetahui maksud ayat ini. 


Jli IaJj I .. q P f-lf-Ajlj ^ j-LpaJI ^ jjAJL ^1 p 

. (L&lAj 4jj SI) 

Kedua: ayat ini tentang doa, bukan tentang zikir. Doa secara khusus lebih utama dengan sirr, karena 
lebih dekat kepada dikabulkan, sebagaimana firman Allah: "Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya 
dengan suara yang lembut". (Qs. Maryam [19]: 3). 

Keutamaan Zikir Jahr Bersama-sama Menurut al-Qur'an dan Sunnah. 

Banyak ayat-ayat al-Qur'an menyebut kata zikir dalam bentuk jamak. 

Firman Allah Swt: 




"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring". 
(Qs. Al 'Imran [3]: 191). 

Firman Allah Swt: 


U-Ji>P 


\j >rlj 


ft 4JJI Ip! lilj 


"Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak 
menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". (Qs. 
Al-Ahzab [33]: 35). 

Firman Allah Swt: 


(42) ij (41) 


2UJ) IjjS'i! t^T \^\ l; 


"Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak- 
banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang". (Qs. Al-Ahzab [33]: 41-42). 


Hadits-Hadits Tentang Zikir Jahr Beramai-ramai dan Keutamaannya. 


80 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Hadits Pertama: 


tils jSjLSI Jj&I JJkil J$ jyijisj am 0 I» aJIj <u1p <&l <oj! Jli :JlS <ue <5)1 jJ ^p 

Ia ! Y ^- » a-LpI jv 4 j :Jl5 Ljujl ?.La**JI ^Jj a 4 b ^Syi^-3 :Jli <jl IjA-lft Ij^Lj < 0)1 l 

: Jli lij J La <ojI^ jJJi Jj& :JyLs Ji <_li<^^,1'^^.; j J ait :Ji ?(^^Lp JyL) 

: Ji l_«3 Jyjj Ji L>t-ww«u ^fU IfcXpsxP *lU p~cj\^ o^Lp- ^U <xo*I lylS*” ^ Ji :JyiL3 

L&^Ij ^-d*l ^ ijjlJLs Ji ?LajIj *j*I l-p^j JyiL Ji Ia i_aj b <0)1^ *y <l)^Jyt) (J15 ?Laj!j :JyiL) :Ji A_Jrl <JJj^ Jb*o 
Ji ? L&jJ Jyl Ji jhJl ^jA Oylyb :Ji ? Ojiyoo ^_«3 Ji l-£^ ^ bc-|j Lila bL J-Julj b, &j>~ lyj^- <AJ«I lylb* 
Ji ^1 ^bOyo-i * Jybs Ji *bL^- bi> J-aIj Jly bgPA ^LaI \jj\S~ b^jlj jJ b)^J^jb Ji ?LajIj ^J JyiL Ji L&jJ b« aJjIj *y 
ja4~*^U- ja4 lS ^A> N frb-wUrl J«_a : Jli AatU- 5-ir bcl ja-^-Ia 0*>Ai ja-^jS A^J*>lLl ya <iLU JyL Ji Oyip 


Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah Swt memiliki para 
malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir, apabila para malaikat itu menemukan 
sekelompok orang berzikir, maka para malaikat itu saling memanggil: "Marilah kamu datang kepada apa 
yang kamu cari". Para malaikat itu menutupi majlis zikir itu dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit 
dunia. Tuhan mereka bertanya kepada mereka, Allah Maha Mengetahui daripada mereka: "Apa yang 
dikatakan hamba-hamba-Ku?". Malaikat menjawab: "Mereka bertasbih mensucikan-Mu, bertakbir 
mengagungkan-Mu, bertahmid memuji-Mu, memuliakan-Mu". Allah bertanya: "Apakah mereka pernah 
melihat Aku?". Malaikat menjawab: "Demi Allah, mereka tidak pernah melihat Engkau". Allah berkata: 
"Bagaimana jika mereka melihat Aku?". Para malaikat menjawab: "Andai mereka melihat-Mu, tentulah 
ibadah mereka lebih kuat, pengagungan mereka lebih hebat, tasbih mereka lebih banyak". Allah 
berkata: "Apa yang mereka mohon kepada-Ku?". Malaikat menjawab: "Mereka memohon surga-Mu". 
Allah berkata: "Apakah mereka pernah melihat surga?". Malaikat menjawab: "Demi Allah, mereka tidak 
pernah melihatnya". Allah berkata: "Bagaimana jika mereka melihatnya?". Malaikat menjawab: "Andai 
mereka pernah melihat surga, pastilah mereka lebih bersemangat untuk mendapatkannya, lebih 
berusaha mencarinya dan lebih hebat keinginannya". Allah berkata: "Apa yang mereka mohonkan 
supaya dijauhkan?". Malaikat menjawab: "Mereka mohon dijauhkan dari neraka". Allah berkata: 
"Apakah mereka pernah melihat neraka?". Malaikat menjawab: "Demi Allah, mereka tidak pernah 
melihatnya". Allah berkata: "Bagaimana jika mereka pernah melihatnya?". Malaikat menjawab: 
"Pastilah mereka lebih kuat melarikan diri dari nereka dan lebih takut". Allah berkata: "Aku persaksikan 
kepada kamu bahwa Aku telah mengampuni orang-orang yang berzikir itu". Ada satu malaikat berkata: 
"Ada satu diantara mereka yang bukan golongan orang berzikir, mereka datang karena ada suatu 
keperluan saja". Allah berkata: "Mereka adalah teman duduk yang tidak menyusahkan teman 
duduknya". (Hadits riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal). 


Hadits Kedua: 


81 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Ljl01 L^jl b I(JLa3 ^_LaXJ 4_iTj ^ulp 4^1 (_5^ vI? *l)^ A ~^' jJ^^r U* 

IjjS^j <&1 (J \j>-j )jj ijwlpli ^STLUl : Jli ?4-Jrl ^Ijj l/U a/4 /’Lj l 3 /’/I t) /iit l _ f "Jl£ L ^- s- 


Lr* 4J > 


4J -ji c_ 


A*xjl JjJL) aA) 1 L)U 0-Lp Ajjl JjA* i^Jl/" _/:/ <0jl ^Up <u/« C_--^ L)15""^j-a 


Dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah Saw keluar menemui kami, ia berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya 
Allah Swt memiliki sekelompok pasukan malaikat yang menempati dan berhenti di majlis-majlis zikir di 
atas bumi, maka nikmatilah taman-taman surga". Para shahabat bertanya: “Di manakah taman-taman 
surga itu?". Rasulullah Saw menjawab: "Majlis-majlis zikir. Maka pergilah, bertenanglah dalam zikir 
kepada Allah dan jadikanlah diri kamu berzikir mengingat Allah. Siapa yang ingin mengetahui 
kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah ia melihat bagaimana kedudukan Allah bagi dirinya. 
sesungguhnya Allah menempatkan seorang hamba di sisi-Nya sebagaimana hamba itu menempatkan 
Allah bagi dirinya". (Hadits riwayat Al-Hakim dalam al-Mustadrak). 

Komentar Imam al-Hakim terhadap hadits ini: 


sl?/4 J .iL^/l aL*jA?- Ijjfc 

Hadits ini sanadnya shahih, tapi tidak disebutkan Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. 


Hadits Ketiga: 


uHd 


L«^ aJOI L (Jli \yuj\i dj/l 


fjy> ISI» aJIj aJp Jli <&! Jli : Jli <up amI 


cr^' Cj*5 


./111 jL- : Jli nJrl 

Dari Anas, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Apabila kamu melewati taman surga, maka nikmatilah", 
para shahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah taman surga itu?". Rasulullah Saw menjawab: 
Halaqah-halaqah (lingkaran-lingkaran) majlis zikir". (HR. At-Tirmidzi). 

Komentar Syekh al-Albani terhadap hadits ini: Hadits Hasan. (Dalam Shahih wa Dha'if Sunan at-Tirmidzi). 


Hadits Keempat: 

U AiiT Jli auI /jj L^JU- IjJli L. JlSi /j ajjLla (_5j-lJ-l JLJtxx /I //- 

AUl Alii Jij l yA wb>-l jlT L»j <L«jA ^ /j L»l Jli ills *Jj LwJjrl L* Alllj IjJli illi 

L« Jlii ajLsw 5 ! ^y> aJLL>- ^gip aJp- a>JI aJSI JOj <up LjJj>- Jil aJp 

L^Jj?rl La All! IjJli .JlS *Jj La A»T JljLj 4j L/p ^j^J ^Ly^U UlwLA li. S-Ly/j Alii /Jj L-^vJjp IjJli 


aSJT/LI ra-S^J Alii jl LLjiJ pli /LI 4jj a ^ g~l I 1 /j Lai Jli .JlS 

Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: Mu'awiyah pergi ke masjid, ia berkata: "Apa yang membuat kamu 
duduk?". Mereka menjawab: "Kami duduk berzikir mengingat Allah", la bertanya: "Demi Allah, apakah 
kamu duduk hanya karena itu?". Mereka menjawab: "Demi Allah, hanya itu yang membuat kami 
duduk". Mu'awiyah berkata: "Aku meminta kamu bersumpah, bukan karena aku menuduh kamu, tidak 
seorang pun yang kedudukannya seperti aku bagi Rasulullah Saw yang hadits riwayatnya lebih sedikit 
daripada aku, sesungguhnya Rasulullah Saw keluar menemui halaqah (lingkaran) majlis zikir para 
shahabatnnya, Rasulullah Saw bertanya: "Apa yang membuat kamu duduk?". Para shahabat menjawab: 
"Kami duduk berzikir dan memuji Allah karena telah memberikan hidayah Islam dan nikmat yang telah la 
berikan kepada kami". Rasulullah Saw berkata: "Demi Allah, kamu hanya duduk karena itu?". Mereka 


82 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



menjawab: "Demi Allah, kami duduk hanya karena itu". Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya aku 
meminta kamu bersumpah, bukan karena aku menuduh kamu, sesungguhnya malaikat Jibril telah 
datang kepadaku, ia memberitahukan kepadaku bahwa Allah membanggakan kamu kepada para 
malaikat". (Hadits riwayat Imam at-Tirmidzi). 

Komentar Syekh al-Albani terhadap hadits ini: Hadits Shahih. (Dalam Shahih wa Dha'if Sunan at- 
Tirmidzi). 


Hadits Kelima: 

^ ^ ■ * Li S t I wLv? IS £■ b^-9 ^ Atbp A. I ^ A, I ^ ^ Oji^S*Aj A) \. /? c ^ D b^-b>> 0 IS** 

As^jJl ^bS *.^ b* . ^jbis ^ aJp A\il t diil I al b?A t. wL^-l ^p 

b^A ^^SjbAl b)l 

4 jIj)jJ| ( Ja>- A^-l ^iS”"l As j 4 j-^ 2 P A>bp AibS ^b>- ^ jb^ a«JL*j b»li jb^-J-^ ^ bat£>-l AS j 


Salman al-Farisi bersama sekelompok shahabat berzikir, lalu Rasulullah Saw melewati mereka, 
Rasulullah Saw datang kepada mereka dan mendekat. Lalu mereka berhenti karena memuliakan 
Rasulullah Saw. Rasulullah Saw bertanya: "Apa yang kamu ucapkan? Aku melihat rahmat turun kepada 
kamu, aku ingin ikut serta dengan kamu". (Hadits riwayat Imam al-Hakim). 

Komentar Imam al-Hakim terhadap hadits ini: 


sbp ^ 


Ini hadits shahih, tidak disebutkan Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. 
Komentar Imam adz-Dzahabi: 


! l _y 22 "‘ 5 -b^l ^ ^JJl jj-lA 


Komentar Imam adz-Dzahabi dalam kitab at-Talkhish: Hadits Shahih. 

Hadits Keenam: 

*)! ! ^ ) A j 1 1 Aj*^bp 5 ji-b— 1 1^) a*1p a\)I aMI ObS^ ! JlS I ^ a\sI A*p ^jP ^ 

Aii) *VI 4_!) 4i]b *^1 4^S (J^>- ji AS (_jbp A«_S-I aJj viJbbbl dj aJ sA?-j ASjl aJ| 

OjjSbSCil o^S*"^ aJI dill aJ) 4 . bill aJj a!j a«joJ| a! ab| Aju aJ)I a!) 

J—^ flljj . 

Dari Abdullah bin az-Zubair, ia berkata: Rasulullah Saw apabila telah salam dari shalat, ia mengucapkan 
dengan suara yang tinggi: 

a»I a!I awLj s^S (J^>- ^aS JS" ^1p a«J-I a!j a! a! Abj-A sA?-j awI a!) 
OjjSbSsJl 4^S"" ^jjAil ^ bZW 2 -^ a!) j.bA!l a!j J -A all a!j AoJtJl a! fib) Aj(j dill ’V) a!) 

83 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Komentar Syekh al-Albani dalam Misykat al-Mashabih: Hadits Shahih. 


Hadits Ketujuh: 

IjlJ ^ JJS- IjI )) — 4_Jp 4Ul L?^ 3- (Jj4j 3 ^-® 3 ^-® a 'y-J^ 3 ' ^fp 

4^" 3hj p-* ij 'VU (3 C£r '^ ls^* (3 4jS"S a^aJ <3 3j4"^ ‘-H 133^4 

.« %> 4ljl 3 ^ okj IpIj ajl* c4Jaj IpI)S £)l ( 1 >Jaj jtj IpIjS 4J) c4/JiJ 


Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman: "Aku menurut prasangka 
hamba-Ku kepada-Ku. Aku bersamanya ketika ia berzikir mengingat Aku. Jika ia berzikir sendirian, maka 
Aku menyebutnya di dalam diriku. Jika ia berzikir bersama kelompok orang banyak, maka aku 
menyebutnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka. Jika ia mendekat satu jengkal 
kepadaku, maka Aku mendekat satu hasta kepdanya. Jika ia mendekat satu hasta, maka Aku mendekat 
satu lengan kepadanya. Jika ia datang berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari". 
(Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim). 


Hadits Kedelapan: 

3l3 3li aJIj j44’j aJp auI ^g3l j_^p Jp 313""aj^S4JI £y> ^Ul 1 jj 3■ j j3HJL) i~jj4il jl 

.otc“ IS) 3JJ4; Iji^Jl ISI jjJpl c4s” 


Sesungguhnya mengeraskan suara ketika berzikir setelah selesai shalat wajib sudah ada sejak zaman 
Rasulullah Saw. Ibnu Abbas berkata: "Aku tahu bahwa mereka telah selesai shalat ketika aku 
mendengarnya (zikir dengan suara jahr)". (Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim). 


Hadits Kesembilan: 

aJ_P AJil <*-*^S”Sj ‘UjSwJl *_$ 4 p cJjjj 1 *VI aUI OjjS”LL L* 

Tidaklah sekelompok orang berzikir mengingat Allah, melainkan para malaikat mengelilingi mereka, 
mereka diliputi rahmat Allah, turun ketenangan kepada mereka dan mereka dibanggakan Allah kepada 
para malaikat yang ada di sisi-Nya. (Hadits riwayat Imam at-Tirmidzi). 

Komentar Syekh al-Albani dalam shahih wa dha'if Sunan at-Tirmidzi: Hadits Shahih. 


Hadits Kesepuluh: 


*VI 3JJjj jjJjjj 4 au! ^ L» : Jli j aJp au! auI ^ 3 p ^ ( j*Jl ^-^p 


( 1)1 f.L«-w»Jl 3 ^“ ill* ’VI 4^jsrJ 

Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Sekelompok orang berkumpul berzikir 
mengingat Allah, tidak mengharapkan kecuali keagungan Allah, maka ada malaikat dari langit yang 
memanggil mereka: "Berdirilah kamu, dosa-dosa kamu telah diganti dengan kebaikan". 

Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab al-Musnad. 

Komentar Syekh Syu'aib al-Arna'uth tentang hadits ini: 




cJjj Jj 


1 li^**) 1c 


Shahih li ghairihi, sanad ini sanad hasan. 


84 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Hadits Kesebelas: 


Jl y ^jl A*j kj* <Ail ^ 5l 0*)iy? Jli 4 J \j 4_^Lf- *A)1 lA*' j ^ O^" 


. L^-a L»j UaJI ^y> ^1 01 ^1 j*/zx Jl o^A-s^ Ajl) £_« *A)I O^j ^«^ijl <u!p L£ ^1 ^-?-l 

Dari Anas, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Aku berzikir mengingat Allah bersama orang banyak 
setelah shalat shubuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Aku berzikir 
bersama orang banyak setelah shalat ashar hingga tenggelam matahari lebih aku sukai daripada dunia 
dan seisinya". (Hadits riwayat Imam as-Suyuthi dalam kitab al-Jami' ash-Shaghir dengan tanda: Hadits 
Hasan). 


Pertanyaan 52: Apakah Sutrah itu? 

Jawaban: 


. 4jAj (j^J 1 d^aLO ^..^Ll La 


Sesuatu yang diletakkan orang yang shalat di hadapannya untuk mencegah orang lewat di depannya. 


Pertanyaan 53: Apakah dalil shalat menghadap sutrah? 

Jawaban: 


Fungsi Sutrah agar orang lain tidak melewati orang yang sedang shalat, karena Rasulullah Saw bersabda: 

<uAj uy. jr 1 i. 01 aJ 1^ 0>^j' -000 01 0tSCj <u!p liL« (_£Aj uy jL^Jl 4 -L*j 


"Kalaulah orang yang melewati orang yang sedang shalat itu mengetahui hukuman baginya, maka 
berdiri 40 tahun lebih baginya daripada melewati orang yang sedang shalat". (HR. Al-Bukhari dan 
Muslim). 


Ancaman bagi orang yang melewati orang yang sedang shalat sangat keras, oleh sebab itu 
dianjurkan menahan orang yang akan melewati tersebut dengan cara meluruskan tangan untuk 
menyelamatkannya dari murka Allah Swt: 


Oil?.A) LjCU L dijblOLd 


"Apabila salah seorang kamu melaksanakan shalat menghadap sesuatu yang dapat menghalanginya dari 
orang lain (agar tidak melewatinya), jika ada seseorang yang akan melewatinya di depannya, maka 
hendaklah ia menolaknya, jika orang itu melawan, maka hendaklah ia memeranginya, karena 
sesungguhnya dia adalah setan". (HR. Al-Bukhari). 


85 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Oleh sebab itu dianjurkan shalat menghadap Sutrah. Rasulullah Saw bersabda: 


4_iU caIjIJLIs t S Jjs-I ff-L*- lJU 






"Apabila salah seorang kamu shalat, maka hendaklah ia shalat menghadap sutrah, hendaklah ia 
mendekat ke sutrah, janganlah ia membiarkan seseorang lewat di hadapannya, jika seseorang datang 
melewatinya, maka hendaklah ia memeranginya, karena sesungguhnya itu adalah setan". (HR. Abu 
Daud, an-Nasa'I dan Ibnu Majah, dari Abu Sa'id al-Khudri). 


Pertanyaan 54: Apakah hukum menggunakan sutrah? 

Jawaban: 


ca'^L^tSl (3 l ^ 11 gaall ^3 LAjLj 

<ulp dill 0*S/_j c^Lyail C-ilS"jJ_) t^Lyail jlil L>rlj JlS'jlj 

aljj AjJj uH i _r < J frU<a* tj 

Tidak wajib berdasarkan kesepakatan ahli Fiqh, karena perintah memakai sutrah itu bersifat anjuran, 
karena tidak menggunakan sutrah tidak menyebabkan shalat menjadi batal, bukan pula syarat sahnya 
shalat, karena kalangan Salaf tidak melazimkan diri memakai sutrah, andai wajib pastilah mereka 
melazimkannya, karena dosa bagi orang yang lewat di depan orang shalat, seandainya wajib pastilah 
orang yang shalat itu ikut berdosa, juga karena hadits menyebut: Rasulullah Saw pernah shalat di tanah 
lapang, tidak ada apa-apa di depannya. (HR. al-Bukhari) 69 . 

Pertanyaan 55: Adakah hadits yang menyebut Rasulullah Saw shalat tidak menghadap Sutrah? 

Jawaban: 


Riwayat Pertama: 


Hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas: 


^ ^ / £ JJ! , £ _? 


"Rasulullah Saw shalat bersama orang banyak di Mina ke (arah) tanpa ada dinding". (HR. Al-Bukhari). 
Hadits ini dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani: 

. JJ- (Jl : £^1 ( j\Ss>r ^s- ,Jl ) : Ajji 


69 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/118. 

86 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Kalimat: "Ke (arah) tanpa dinding" artinya: ke (arah) tanpa ada Sutrah". Demikian menurut Imam 
Syafi'i 70 . 

Riwayat Kedua: 


4j^Sdl ^Ly2J <ulp LS^ 5 


"Rasulullah Saw melaksanakan shalat wajib, tidak ada sesuatu yang menutupinya (tanpa Sutrah)". (HR. 
al-Bazzar). 


Riwayat Ketiga: 


I l “dp aJjI ^uJl uy. ^j'y^ 

iJ\j ? oJjp dd 0 ^ : ^)d-j jULs o*)t^ 2 jl d 4 


‘ P: P e^ u & & b '' : 'P ‘ 4/^ */- 

v'ld ^ : jii jf 4 jdj Ij* ph jdJ-i 4 

M : 


Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Saya datang bersama seorang anak/sahaya dari Bani Hasyim menunggang 
keledai, kami melewati bagian depan Rasulullah Saw, ketika itu beliau sedang shalat, kami turun, kami 
tinggalkan keledai memakan tanaman tanah. Kami ikut shalat bersama Rasulullah Saw. Seseorang 
bertanya: "Adakah tongkat di hadapan Rasulullah?". la menjawab: "Tidak ada". (HR. Abu Ya'la). 


Komentar al-Hafizh al-Haitsami: 


Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, para periwayatnya adalah para periwayat shahih 71 . 




y. ] a jl> 


Pertanyaan 56: Apakah boleh membaca ayat ketika ruku' dan sujud? 

Jawaban: 


Tidak boleh berdasarkan hadits: 


» Jlli Jd J OP PyP SjlsUl Up ibl dJl OOP'p ^ifp Jl 

jf 6 Tj5j’i yt of oJ 315 M <jrp jf U.i£aJi bjjJi sj4i 4^i>Ld ^ jd J & ^il)i 

.« jdsj 4lpLst£ld (1)1 jldjJl L»lj jjd-j JP <uj L»lS ljj>rLC*J 


Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah Saw menyingkap tirai ketika banyak orang berbaris di belakang 
Abu Bakar. Rasulullah Saw berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada yang tersisa dari kabar 
gembira kenabian selain mimpi yang benar yang dilihat seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. 


70 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari: 1/125. 

71 Al-Hafizh al-Haitsami, Majma' az-Zawa'id, 2/78 

87 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Ketahuilah sesunggguhnya aku dilarang membaca al-Qur'an ketika ruku' atau sujud. Adapun ruku' maka 
agungkanlah Allah di dalamnya, adapun sujud maka berusahalah dalam berdua agar layak dikabulkan 
bagi kamu". (HR. Muslim). 


Pertanyaan 57: Apakah boleh berdoa ketika sujud? 

Jawaban: 


Boleh, bahkan diperintahkan, berdasarkan hadits: 


.« 3^3 lj* k* c-j 3 )) Jli — <u!p 01 

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Seorang hamba paling dekat dengan 
Tuhannya ketika ia sujud, perbanyaklah doa". (HR. Muslim). 


Pertanyaan 58: Apakah boleh membaca doa yang tidak diajarkan nabi dalam shalat? 

Jawaban: 




Doa itu lima macam: Doa yang disyariatkan, itulah yang wajib dan dianjurkan. Doa yang mubah (boleh), 
tidak dianjurkan dan tidak membatalkan shalat. Doa yang makruh, makruh dibaca tetapi tidak 
membatalkan shalat, seperti menoleh saat shalat, juga seperti bertasyahhud saat berdiri atau membaca 
ayat saat duduk. Doa yang haram, membatalkan shalat, karena ucapan biasa 72 . 


Pertanyaan 59: Apakah boleh berdoa bahasa Indonesia dalam shalat? 

Jawaban: 

Imam an-Nawawi berkata: 




72 Majmu' Fatawa Ibn Taimiah: 2/215. 

88 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 





"Tidak boleh membuat-buat doa yang tidak ma'tsur (bukan dari al-Qur'an dan Sunnah), kemudian 
diucapkan dalam bahasa asing (bukan Arab), tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, shalat 
menjadi batal disebabkan perbuatan tersebut" 73 . 

Pertanyaan 60: Berapa lamakah shalat nabi ketika shalat malam? 

Jawaban: 


aJujIp cJlil jha*! JllJl fy^ ~ ^Dl ty bl — bg-p* ^ — ‘b'-^bp f_y 

ijIp j^53 o' *>Gl » (JlS b«j b-bJS Jr 4 3“^ b® ^Lbi ^Di /pp ^5 b 


. « 


Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Saw melaksanakan shalat malam hingga bengkak kedua kakinya. 
Aisyah berkata: "Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah. Allah telah mengampuni dosamu 
yang lalu dan yang akan datang". Rasulullah Saw menjawab: "Apakah tidak boleh jika aku ingin menjadi 
hamba yang bersyukur". (HR. al-Bukhari). 


Pertanyaan 61: Apakah ayat yang dibaca nabi? 

Jawaban: 


t3 ^j ‘b b jA. o^JLJl 0 jy* j/bs aIJ —<u!p b)l ^Iv 5- 3y*J ^ (Jb^ ^ 

$\Sj&. Jij Jij ls? » 4p^Sj <3 4-«b3 jaJL ^ ~ <Jbs — ojjcls *^1 ‘-pIap y V 3 <Jbc«£ 

#= #= A , ~ 't , s ' A s' O 's'* O'' A ' O 

.r>jys Sjys hi f (J b ^ — dbjS (3 (Jb3 t* ^bi jAjL byds ^ .« 


Dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i, ia berkata: "Saya shalat malam bersama Rasulullah Saw pada suatu malam, 
beliau berdiri, lalu membaca surat al-Baqarah, tidak melewati ayat rahmat melainkan beliau berhenti 
dan berdoa, tidak melewati ayat azab melainkan berhenti dan memohon perlindungan, kemudian beliau 
ruku' seperti tegaknya, dalam ruku'nya ia membaca: "Maha Suci Pemilik Kekuasaan, Keagungan, 
Kebesaran dan Kemuliaan". Kemudian beliau sujud seperti tegaknya. Kemudian beliau mengucapkan 
doa dalam sujudnya seperti itu. Kemudian beliau berdiri dan membaca surat Al 'Imran, kemudian 
membaca surat demi surat". (HR. Abu Daud, an-Nasa'I, Ahmad, ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir 
dan al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra). 


Pertanyaan 62: Apakah boleh shalat Dhuha berjamaah? 

Jawaban: 


Imam an-Nawawi, al-Majmu'Syarh al-Muhadzdzab: 16/212. 

89 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Pendapat Imam an-Nawawi: 


j LlU \3Sj $, UL^*CU*i*)}ij ^wLoJl ^3 ^ ^ JiijjJl Oi 

(_£l 4pL*»^M 1-^-3 *)ta 4jjJL]fll»l ^JiljjJlj ^y2jlyjJi A^jl^Jl ^JL^*Jl5^ ^Jilj-Jl ^SIj L*lj ( Jb^23l l)1 

j APloJrlj *y 4jl ^1 p ^jjJlj ^isj^Jl ^3 auI 4^j ^x^LiJl ( j^j Aij a^SC* <ol <JUL jL*- L&*>La? jJ 

jv-L-'j <ulp ^ ^aJI 01 <ap ^ dAiL* ^1 L)Lap LajAj>- 1$-a» ^3 d jS*^' c-~oL>-l apIa^ Lajlj^- J^Jsj aULJI 

OjA-li ^Laj ^l-v^l 01 l~_~^ ^jjl <ulp ^ LS ^ 5 cJ^ <UP AlOl L J>-J ^jl Ax^J jL^jJl AAAI La Axj AAj (3 Of-L*- 

^-a AliUl <3 ApLo^Ll CAAjJ (^jL>a-Jl aljj US 5 "" ^ AjiLp Liv5J ^l&i AA ^L^2J LI 1^_>-I (^Ajl LISILI ^1 

(3 U_l5T" (p-fr-iAb-lj ja-friP <A)I lS L’j AfiJ-b-J A_jx~va tiilla ^Lp SjljJj ^j-* ja-^J aIp Alii 1 _jLa 3 <A)I 

.^_lpl aA)lj has -a-^awa ^ a$ AA)Aj>- C-jA^- ^1 Jja 


(Ke Delapan) telah disebutkan sebelumnya bahwa shalat-shalat sunnat tidak disyariatkan dilaksanakan 
berjamaah, kecuali shalat Idul Fitri dan Idul Adha, gerhana matahari dan bulan, shalat Istisqa' (minta 
hujan), demikian juga Tarawih dan Witir setelahnya. Jika kami katakan menurut pendapat al-Ashahh, 
sesungguhnya berjamaah afdhal dalam semua itu, adapun shalat-shalat sunnat yang lain seperti shalat 
sunnat Rawatib bersama Fardhu, shalat Dhuha, shalat sunnat mutlaq, tidak disyariatkan berjamaah, 
artinya tidak dianjurkan, akan tetapi jika dilaksanakan secara berjamaah, maka hukumnya boleh, tidak 
dikatakan makruh. Imam Syafi'l menyebutkan secara teks dalam Mukhtashar al-Buwaithi dan ar-Rabi' 
bahwa boleh dilaksanakan berjamaah, dalil bolehnya adalah banyak hadits dalam kitab Shahih, 
diantaranya adalah hadits 'Itban bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Saw datang ke rumahnya setelah 
panas terik, bersama Rasulullah Saw ada Abu Bakar. Rasulullah Saw berkata: "Di manakah engkau suka 
aku laksanakan shalat di dalam rumahmu?". Maka saya tunjuk tempat yang saya sukai agar Rasulullah 
Saw shalat di tempat itu. Rasulullah Saw berdiri, kemudian kami menyusun shaf di belakang beliau, 
kemudian Rasulullah Saw mengucapkan salam, kami pun ikut mengucapkan salam ketika beliau 
mengucapkan salam. (HR. al-Bukhari dan Muslim). Shalat sunnat berjamaah bersama Rasulullah Saw 
juga berdasarkan hadits-hadits shahih dari riwayat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan 
Hudzaifah. Semua hadits mereka ada dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, kecuali hadits Hudzaifah 
hanya ada dalam Shahih Muslim saja. Wallahu a'lam 74 . 


Pendapat Imam Ibnu Taimiah: 


SSfJi <u 


, 0 „ ' s ' ‘S' 0 '> s 

Lis L«J!5 apIalM ^3 x-oj Ia^a OLLsA; I 3 aLI^JI 


Llpp Apbi*- <3 ^jh:l\ o^A-^ 
apO^aLi 4J J U ; L£a>-I 


Imam an-Nawawi, al-Majmu'Syarh al-Muhadzdzab: 4/55. 

90 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




. Oljl JlDl * ^-Oj^l ApLijLl aJ ^X~J ^ L« ! ^llll 


jl^r ljll>-l A_plO*- 111 lJ-^-9 


Shalat sunnat terbagi kepada dua: 

Pertama: shalat sunnat yang disunnatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah seperti shalat Kusuf 
(Gerhana Matahari), shalat Istisqa' (minta hujan) dan shalat malam Ramadhan. Shalat-shalat sunnat ini 
dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. 

Kedua: shalat sunnat yang tidak dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah seperti shalat 
Qiyamullail, shalat sunnat Rawatib, shalat Dhuha, shalat sunnat Tahyatulmasjid dan shalat-shalat sunnat 
lainnya. Shalat-shalat sunnat jenis ini jika dilaksanakan secara berjamaah, maka hukumnya boleh, jika 
dilaksanakan sekali-sekali 75 . 


Pertanyaan 63: Apakah dalil membaca surat as-Sajadah pada shubuh jum'at? 


Jawaban: 


OLcj^/l p j a*-UM ioj ysxjiJl <3 lyiA 015 ** —aOp <uil ^vlll 01 ^1 

A^iJM Ojybj A^l^rl ^ \^0j 015** — Ajp AAil — ^lil Olj ^ 


Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw membaca pada shalat Shubuh hari Jum'at (surat) Alif 
Lam Mim Tanzil as-Sajdah dan Hal Ata 'Ala al-lnsan Hinun min ad-Dahr (Surat al-lnsan). Rasulullah Saw 
pada shalat Jum'at membaca surat al-Jumu'ah dan surat al-Munafiqun. (HR. al-Bukhari dan Muslim). 


Pertanyaan 64: Bagaimana jika dibaca terus menerus? 

Jawaban: 

^!p ^jI j l ^ i axa^L-I ^ ^3 Ij-aj OIS** : aJTj a_Jp «uil ^jJI 01 ajoI ^jp 

dJJi <cJb OLO^I 


Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah Saw membaca pada shalat Shubuh hari Jum'at Alif 
Lam Tanzil as-Sajdah dan surat al-lnsan, melakukannya terus menerus. (HR. ath-Thabrani dalam al- 
Mu'jam ash-Shaghir). 

Pendapat Ibnu Baz: 


75 Majmu' Fatawa Ibn Taimiah: 5/381. 

91 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




. AJL^vJli (. Jl 6$.1^5 ^Lp ^jldj !(_£l ^CJj ^-Lvj <ulp ^ otS^ aJI 

Rasulullah Saw melaksanakannya secara terus menerus, artinya: terus menerus membaca dua surat 
tersebut, maka sunnah melaksanakannya secara terus menerus 76 . 


Pertanyaan 65: Ketika akan sujud, apakah imam bertakbir? 

Jawaban: 


U o^Lv^Jl 111 lllj jSh ^^-~bl Pcs- o^k^]\ <3 Ills «*>b*2Jl oj*>bbl 

jo^l lllj ajsre-^ 111 t ^j3 J j r>^si a*)b*2Jl (3 ^-ll <u!p *^l ^ 

c aJjI j3 *1/1 JjJ ^-U o*>b*2jl £jl>- <3 oj*>bdJ Aars-x 111 Ul — Ojs&J OjjjA <J,I C~jA>- ^ <ulp *^l lS^ 5 ‘AP ‘bb>s-^2jl 

. jj\ oljij LiT"i_Sj)y«il lb-& 


Sujud Tilawah sama seperti sujud shalat, apabila seseorang sujud dalam shalat, maka ketika sujud itu ia 
bertakbir, ketika bangun juga bertakbir, dalilnya adalah hadits shahih dari Rasulullah Saw bahwa ketika 
beliau shalat bertakbir saat akan sujud dan bangun dari sujud, demikian diriwayatkan oleh para 
shahabat dari hadits Abu Hurairah dan lainnya. 

Adapun sujud Tilawah di luar shalat, tidak ada riwayat melainkan hanya takbir pada awalnya saja, 
demikian yang diketahui umum sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud dan al-Hakim 77 . 


Pertanyaan 66: Apakah dalil shalat sunnat Rawatib? 

Jawaban: 


3 ^y> j : Syu aakp*’ • L -~SlJ bgbp ^-bl djA^J-^bl ^ ^i 3 ' 0^3 

oljij { AjdM <3 c~Ij <b AzLlij 


Dari Ummu Habibah Ummul Mu'minin, ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: 

"Siapa yang shalat 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan untuknya satu tempat di surga". (HR. 
Muslim). 

Penjelasan 12 rakaat tersebut terdapat dalam riwayat Imam at-Tirmidzi: 


76 Majmu' Fatawa Ibn Baz : 12/323. 

77 Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibn Baz: 11/221. 

92 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreammq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




c £.L 2 u*Jl a*j ijQiSjjj t Axj L^Ajtj t jQ IgSl ^2)4® l*jjl 


4 rakaat sebelum Zhuhur. 2 rakaat setelah Zuhur. 2 rakaat setelah Maghrib. 2 rakaat setelah Isya'. Dan 2 
rakaat sebelum Shubuh. Menurut riwayat Ibnu Umar: 2 rakaat sebelum Zhuhur. 

Sedangkan 2 rakaat sebelum Ashar, 2 rakaat sebelum Maghrib dan 2 rakaat sebelum Isya' masuk dalam 
hadits: 


jaJ - aMji j jil fob* d\j 


— syCp (jrul. 








.« s-Li 


Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Antara adzan dan iqamah 
ada shalat. Antara adzan dan iqamah ada shalat. Antara adzan dan iqamah ada shalat, bagi siapa yang 
mau melaksanakannya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 


Pertanyaan 67: Apakah shalat sunnat Rawatib yang paling kuat? 

Jawaban: 


Dari Aisyah, Rasulullah Saw tidak pernah sangat kuat melaksanakan shalat sunnat melebihi dua rakaat 
Fajar (Qabliyah Shubuh)". (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 


Lfcs Uj llilul jP tejiJI 




"Dua rakaat Fajar (Qabliyah Shubuh) lebih baik daripada dunia dan seisinya". (HR. Muslim). 


. L<v ^ a a — 4_Ul uy*j C-JU& <LJUjlp 


Dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah Saw melaksanakan dua rakaat Fajr apabila telah mendengar adzan, 
beliau melaksanakannya ringan (pendek)". (HR. Muslim). 


Pertanyaan 68: Apakah ada perbedaan antara shalat Shubuh dan shalat Fajar? 

Jawaban: 


Dtib’jjji-* L)lx*5j <• Q. 3 Qji N t o*>L ^p jAuaJl p^wp 

l ULsaSj 4 40*3 Jl L^xsj Ia*j l 

. ^jtSj ^ il 4-U* jl jPn jlji <U~« 


93 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Shalat Fajar adalah shalat Shubuh, tidak ada perbedaan antara keduanya. 

Dua rakaat yang diwajibkan, dimulai dari terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. 

Shalat Shubuh memiliki sunnat Qabliyyah dua rakaat, disebut Sunnat Fajar atau Sunnat Shubuh atau 
dua rakaat Fajar 78 . 


Pertanyaan 69: Jika terlambat melaksanakan shalat Qabliyah Shubuh, apakah bisa diqadha'? 

Jawaban: 


*)! j>x. aII £-L/23 

.(Jjl jl jij t LS 5^kJl ,J,I ^>-1 il)l cli 4 -^ L? g-dl 

Qadha' sunnat Fajar (Qabliyah Shubuh) setelah shalat Shubuh hukumnya boleh menurut pendapat yang 
kuat (rajih). Tidak bertentangan dengan hadits larangan melaksanakan shalat setelah shalat Shubuh, 
karena yang dilarang adalah shalat yang tidak ada sebabnya. Akan tetapi jika qadha', sunnat fajar 
tersebut ditunda pelaksanaannya hingga waktu Dhuha, tidak khawatir terlupa, atau sibuk, maka itu lebih 
baik 79 . 


Pertanyaan 70: Adakah dalil shalat sunnat Qabliyah Maghrib? 

Jawaban: 




Dari Abdullah al-Muzani, dari Rasulullah Saw: "Shalatlah kamu sebelum Maghrib. Shalatlah kamu 
sebelum Maghrib. Shalatlah kamu sebelum Maghrib, bagi siapa yang mau". (HR. Al-Bukhari). 


l \j\Jj ^ 


Dari Ibnu Abbas: "Kami melaksanakan shalat dua rakaat setelah tenggelam matahari, Rasulullah Saw 
melihat kami, beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang kami". (HR. Muslim). 


78 Fatawa al-lslam Su'al wa Jawab : 1/6126. 

79 Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibn 'Utsaimin: 14/242. 


94 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




— 4*1p ^ — ts^ ^^**-* 1 ^' , ^y* Oil lij Oij-£-ll 015"”3^ 0JJ1-* ^ ( j^->1 ^p- 

$.^*i ^«iJ^/ij ois'yi ys ^3si ^3 *■ yiiS^Ji j^i^l lLU*i 5 *"^-*3 — aJ^ ajji _ 


Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Ketika mu'adzin telah mengumandangkan azan, para shahabat shalat 
menghadap tiang hingga Rasulullah Saw keluar (rumah), para shahabat sedang melaksanakan shalat dua 
rakaat sebelum Maghrib. Tidak ada apa-apa antara adzan dan iqamah. (HR. Al-Bukhari). 


4-1ap o^y> <idi*e_pl ^/i c3uL9 y\s- ^Js 4-Lap o!)l 3^ 3jl jj) ~^"y 

. 3^ 0*^1 dJAjJi LiS cJi . — a*1p 4 JJI — 4 IJI ijjyj a_^_p LS*" Ijl 


Martsad bin Abdullah al-Yazani berkata: "Saya datang menemui 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, saya katakan 
kepadanya: "Apakah tidak aneh bagaimu melihat Abu Tamim shalat dua rakaat sebelum Maghrib?". 
'Uqbah menjawab: "Kami melaksanakannya pada masa Rasulullah". Saya bertanya: "Apa yang 
membuatmu tidak melaksanakannya sekarang?". la menjawab: "Kesibukan". (HR. Al-Bukhari). 


Pertanyaan 71: 

Waktu hanya cukup shalat dua rakaat, antara Tahyatalmasjid dan Qabliyah, apakah shalat 
Tahyatalmasjid atau Qabliyah? 

Jawaban: 


. ——-*t—t——, '* 0^ - /J I' l^j . J 4_^Lf" 4J)I t f ^ 4 ■ I 4*^ 

4-/2jyiJl5^ \>cS\ ^1-44 ^jjL) L* ISU J**wj L* Ls42j (j§ ^ 

. dJJS oi^Ji 


• ( Vj-^ 1 y 

Dalam kasus seperti ini disyariatkan agar melaksanakan shalat sunnat Rawatib (Qabliyah), sudah 
tercakup di dalamnya shalat Tahyatalmasjid. Sama halnya jika seseorang masuk ke dalam masjid, ia 
dapati shalat wajib sedang dilaksanakan, maka ia langsung ikut menyertai shalat wajib bersama imam, 
tidak perlu lagi shalat Tahyatalmasjid, berdasarkan hadits: "Apabila shalat wajib dilaksanakan, maka 
tidak ada shalat lain kecuali shalat wajib". Hadits riwayat Muslim dalam Shahihnya. 


Karena tujuannya adalah agar seorang muslim tidak duduk di dalam masjid hingga ia melaksanakan 
shalat yang mungkin untuk ia laksanakan. Apabila ia mendapati shalat yang dapat menempati shalat 


95 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Tahyatalmasjid, maka itu sudah mencukupi, seperti shalat Wajib, shalat Rawatib, Shalat Kusuf (Gerhana 
Matahari), atau sejenisnya. [Dikutip dari Acara Nur 'Ala ad-Darb] 80 . 


Pertanyaan 72: Berapakah jarak musafir boleh shalat Jama'/Qashar? 

Jawaban: 


Oykcj jli 88.704: tfaJl (^5^89) 

oylLzJb yi** JlS"" Af-L*o 


Diukur dengan ukuran sekarang lebih kurang 89km, detailnya: 88.708m. Tetap shalat Qashar meskipun 
dapat ditempuh dalam satu jam perjalanan, seperti musafir menggunakan pesawat, mobil dan 
sejenisnya 81 . 


Pertanyaan 73: Berapa hari boleh Qashar/Jama'? 

Jawaban: 

Mazhab Hanafi: 

d^ajj cojJ.1 jib iSy jd L I Apl ..y i lL*jj jjAP 4b ^3 iSy 151 a)\ <ulp C b»~uL« ^5L~bl :<ub4-l Jtl^ 

. jbJ5 jr* J 5 ' sS y Olj tfli7l 


Tetap boleh shalat Qashar hingga menjadi mukim, tidak boleh qashar shalat jika berniat mukim di suatu 
negeri selama 15 hari lebih. Jika berniat mukim selama itu, maka mesti shalat normal. Jika berniat 
kurang daripada itu, maka shalat qashar. 


Mazhab Malik dan Mazhab Syafi'i: 


ja Ii *4)1 07 ^r! ^bl A*jjl jiL~bl 151 !A**iL4jlj Jli 

t3 ‘-r'jdb jjA a^I57I l j1p j»jl*Jl_J .vbiilj 


80 Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibn Baz: 11/204. 

81 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/477. 

96 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Jika orang yang musafir itu berniat menetap empat hari, maka ia shalat secara normal, karena Allah 
membolehkan shalat Qashar dengan syarat perjalanan. Orang yang mukim dan berniat mukim tidak 
dianggap melakukan perjalanan 


.Ills (3 ill oaJ. 1 A-SOlil jAij 

0*5 ^liil <3j J 0^ Aap p <J^>-aJ| <LxsIaJ|j A-SOlil c— ^ 

,yL*Jl JU-il ^j- 4 

Mazhab Maliki mengukur kadar mukim tersebut dengan 20 shalat. Jika kurang dari itu, boleh shalat 
Qashar. 

Mazhab Maliki dan Syafi'l tidak menghitung hari masuk dan hari keluar, menurut pendapat shahih 
dalam Mazhab Syafi'l, karena yang pertama adalah hari meletakkan barang-barang dan yang kedua 
adalah hari keberangkatan, kedua hari tersebut hari kesibukan dalam perjalanan. 


Mazhab Hanbali: 


cjtI j£'\ j! a*j/ y* jlSi ^£y 111 :aLIaJ-I (Jlij 

Jika orang yang musafir itu berniat mukim lebih dari empat hari atau lebih dari 20 shalat, maka ia shalat 
secara normal. 


Perjalanan Tidak Pasti: 


Ajp- Si aJ jL*- a_assI L ^ip jl jAp ^lg_p- jl jl caaj JT1£*a^s ajpL>- Ols 

,e*y j^p ^y j2ap Ajjl£ j a I I aJ :A**iLiJl (Jlij .a*jiaJ-I jji l^S"” capU^I 1 L* taAi.1 c^Jll^ lo-g- 4 tAblA^-l^ 

Ai L AJUp j»lp A^C lg_alil a_Jp aJoI ^La 5 

Jika menunggu urusan yang tidak pasti kapan selesai, ditunggu di setiap waktu, atau berharap selesai, 
atau jihad memerangi musuh, atau melakukan perjalanan hari demi hari tanpa diketahui berakhirnya, 
boleh shalat Qashar menurut Mazhab Maliki dan Hanbali, meskipun berlangsung lama, selama tidak 
berniat mukim, sebagaimana ditetapkan mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Syafi'i: orang tersebut boleh 
shalat Qashar selama 18 hari, tidak termasuk hari masuk dan hari keluar, karena Rasulullah Saw berada 
di Mekah pada peristiwa Fathu Makkah karena peperangan Hawazin beliau tetap shalat Qashar 82 . 


Pertanyaan 74: Bagaimanakah cara shalat khusyu'? 

Jawaban: 


82 Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu: 2/481-483. 

97 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Inti dari shalat adalah zikir mengingat Allah Swt, sebagaimana firman Allah Swt. 




"Dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku". (Qs. Thaha [20]: 14). 

Oleh sebab itu Allah Swt mengecam orang yang shalat tetapi tidak mengingat Allah: 


"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari 
shalatnya". (Qs. al-Ma'un [107]: 4-5). 

Zikir mengingat Allah Swt dalam shalat tidak dibangun sejak Takbiratul-lhram, akan tetapi jauh 
sebelum itu. Rasulullah Saw sudah mengajarkan kekhusyu'an hati sejak berwudhu'. Dalam 
hadits disebutkan: 




^ ^ i s % ' % s s ' 'S' 

^jA J y* obtlaS- ^-C~A liU Aj 3j ^jA oblW 4jlj <UdP 

*Qilj aLsJaj a1L?tj jlaiil CssA ^jA AlL?rj ^jA oljlLsjP id^r -'j>~ 


"Siapa yang berwudhu', ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, maka keluar 
dosanya dari mulut dan hidungnya. Apabila ia membasuh wajahnya maka keluar dosanya dari 
wajahnya hingga keluar dari kelopak matanya. Apabila ia membasuh kedua tangannya maka 
keluar dosanya dari kedua tangannya. Apabila ia mengusap kepalanya maka keluar dosanya 
dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Apabila ia membasuh kedua kakinya maka 
keluar dosanya dari kedua kakinya hingga keluar dari bawah kuku kakinya. Shalatnya dan 
langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan". (HR. Ibnu Majah). 


Wudhu' bukan sekedar kebersihan fisik, tapi juga telah mengajak hati untuk khusyu' kepada 
Allah Swt dan meninggalkan semua keduniawian yang dapat melalaikan hati dari Allah Swt, 
meskipun hal kecil, oleh sebab itu Rasulullah Saw melarang menjalinkan jari-jemari dan 
membunyikannya setelah berwudhu' menjelang shalat: 


^ <u1p aDI j! 

. Ajll /r 


98 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Dari Ka'ab bin 'Ujrah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Apabila salah seorang kamu 
berwudhu', ia berwudhu' dengan baik, kemudian ia pergi ke masjid, maka janganlah ia 
menjalinkan jari jemarinya, karena sesungguhnya ia berada dalam shalat". (HR. at-Tirmidzi). 


Menunggu dan menantikan kehadiran shalat dengan persiapan hati untuk 
memasukinya. Rasulullah Saw bersabda: 


lJ I^JlJ .« oL>rjSjl 4j 4; a 1)I L* Jp ^Jil S/l » (Jil <ulp A^il aUI Jjij L)l (j^l 

.« itjjJi jSJ jSttaJl JiAj jSCaJl jlljlj Jj*-L~il jl iLjLl 5^3 ajlUil Jp jjijll £tpl » jlS .ill jjij 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang 
dapat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat?". Para shahabat menjawab: "Ya 
wahai Rasulullah". Rasulullah Saw bersabda: "Menyempurnakan wudhu' pada saat tidak 
menyenangkan, memperbanyak langkah kaki ke masjid, menunggu shalat setelah shalat. Itulah 
ikatan (dalam kebaikan)". (HR. Muslim). 


Menjawab seruan azan. Rasulullah Saw bersabda: 

H Si Jit jis f .jdrl ii jii Ji {Jjjj jvli .jJi Ji jJl Ji Sljii jil iSi » Up J L5 u- ii jil 
.JUJi Jp Jil ^ .ill Jj-j iJJ St Jit <jiS .ill SjjLj iJJ Si Jit Jil f ill J all V Si Jit <jiS .ii Sfj all 
. ji'i ii ji'i ii Jis* .it; \ sji Vj Jja- S' JiS . c SOJi Jp ^ Jil f .it; Vi Sji Sfj Jja- S' Jil 
.« JLi jio Jl ^ .ii S/i alt Si jil .ii Vj alt Si jil ^ . jil ii jdr1 ii jil 

Rasulullah Saw bersabda: 


"Apabila mu'adzin mengucapkan: [jJi ill jj'i ii ] (Allah Maha Besar). 


Salah seorang kamu menjawab dengan: US'! ill jJl ii ] (Allah Maha Besar). 

Kemudian mu'adzin mengucapkan: [ ii Si all S' Si Jil] (aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain 
Allah), la menjawab dengan: [Jl Sfl ill H Si Jil] (aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah). 

Mu'adzin mengucapkan: [ill JJj \jdJ- St Jil ] (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan 
Allah), la menjawab dengan: [ ill Jjj 'U Si Jil ] (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah). 

Mu'adzin mengucapkan: [JdUJl Jp ] (Marilah melaksanakan shalat). 


99 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



la menjawab dengan: pill; S') «ji Sj Jji- S ] (tiada daya dan upaya selain dengan Allah). 
Mu'adzin mengucapkan: [^SAi!i Js- fj-] (Marilah menuju kemenangan). 
la menjawab dengan: [jJJ^ SI «ji Sj V ] (tiada daya dan upaya selain dengan Allah). 
Mu'adzin mengucapkan: |jJ1 iiil jJi iili ] (Allah Maha Besar). 
la menjawab dengan: [ r S‘\ ilii jJi iiii ] (Allah Maha Besar). 

Mu'adzin mengucapkan: pill S I sJ| Si ] (tiada tuhan selain Allah). 

la menjawab:: pJJI St iJl S ] (tiada tuhan selain Allah), dari hatinya, maka ia masuk surga". 

(HR. Muslim). 

Menjawab ucapan mu'adzin dari hati membimbing hati ke dalam kekhusyu'an shalat. 
Menutup dengan doa wasilah. Rasulullah Saw bersabda: 

jtJUl (JU 


jujiiii sSCaJij siiiii o^isi ? Jla 63 


L. >? a 11 j 


0 * * ^ 

a! d~L>- 


Siapa yang ketika mendengar seruan azan mengucapkan: 

"Ya Allah Rabb Pemilik seruan yang sempurna dan shalat yang didirikan, berikanlah kepada nabi 
Muhammad Saw al-Wasilah dan keutamaan, bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah 
Engkau janjikan". 

Maka layaklah ia mendapat syafaatku pada hari kiamat". (HR. al-Bukhari. 

Memahami makna lafaz yang dibaca dalam shalat. Pemahaman tersebut mendatangkan 
kekhusyu'an di dalam hati. Ketika seorang muslim yang sedang shalat membaca: 

100 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Cjj aJJ ^i 


"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta 
alam". la fahami maknanya, maka akan mendatangkan kekhusyu'an yang mendalam, bahkan 
dapat meneteskan air mata karena penyerahan diri yang seutuhnya kepada Allah Swt. 


MiciML/aLa an atniaii 


/-■ o 


Merasakan dialog dengan Allah Swt. Ketika sedang 
sedang berdialog dengan Tuhannya. Dalam sebuah hadits Qudsi disebutkan: 

aUI (Jil .( dJ (J \j ISli (JLC- Jj 0*4*41 (diaj HJl d^ 

Jllj - ^jIp JlS .(jjlil fa 4 UU) Jl* lilj {p jd4 4JJI P •( iPP P dlj 'S^' pP 
1;a4) iJ\j \'p .Jd* d c£^d^ lahj (^44 iAa .( iiljjJ -d*S iiljl) d^ dd — 

.dd» d IJli d ^3 4 udd 41 a. ^. L£- i ~-r* j *- 41 


Cddjf .viJl il 




Allah berfirman: "Aku membagi shalat itu antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, bagi 
hamba-Ku apa yang ia mohonkan. 

Ketika hamba-Ku itu mengucapkan: [ cdj dJ 4Ud-i] (segala puji bagi Allah Rabb semesta 

alam). Allah menjawab: jif-j (hamba-Ku memuji Aku). 


Ketika orang yang shalat itu mengucapkan: [^jlt ] (Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). 
Allah menjawab: [csp p- p ] (hamba-Ku menghormati Aku). 

Ketika orang yang shalat itu mengucapkan: [ jp>\ &. diJd ] (Raja di hari pembalasan). Allah 
menjawab: [ ^-dp p&\ (hamba-Ku mengagungkan Aku). Dan [ lsP til lyp\ (hamba-Ku 
melimpahkan (perkaranya) kepada-Ku). 

Ketika orang yang shalat itu mengucapkan: [ M[i pc, ildl ] (kepada Engkau kami 

menyembah dan kepada Engkau kami meminta tolong). 

Allah menjawab: [ Jd- d <saQ} lsP uxj ii*j (ini antara Aku dan hamba-Ku, ia mendapatkan 
apa yang ia mohonkan). 


101 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



Ketika orang yang shalat itu mengucapkan: [ ^JLil ii^UJi tijjki 

^JCai\ Slj (tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan kepada 
mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat). 

Allah menjawab: [ Jtx- U i-U] (ini untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku itu mendapatkan 

apa yang ia mohonkan). (HR. Muslim). 

Merasakan seolah-olah itulah shalat terakhir yang dilaksanakan menjelang kematian 
tiba sehingga tidak ada kesempatan untuk beramal shaleh sebagai bekal menghadap Allah Swt. 


Pertanyaan 75: Apakah fungsi shalat? 

Jawaban: 

Allah Swt berfirman: 


^ ^ ^ S'* X p 

^uJl iiAil 

"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada 
tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia". (Qs. Al 'Imran [3]: 112). Hubungan 
dengan Allah dan hubungan dengan manusia terjalin ketika seorang hamba sedang 
melaksanakan shalat. 


Dalam shalat seorang hamba merasakan kedekatan dengan Allah Swt, ia mengadukan 
semua keluh kesah hidupnya, ia hadapkan semua persoalan hidupnya kepada Dia Yang Maha 
Besar Pencipta langit dan bumi, sehingga semua terasa kecil di hadapan-Nya: 




"Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi". Shalat 
mendatangkan ketenangan hati. Karena menyerahkan hati kepada pemiliknya: 


S.UL' 


^>-13 4^1*^ It * Cjy . 


- fi ?, 
jl 


"Sesungguhnya semua hati anak Adam (manusia) berada diantara jari-jemari Allah Yang Maha 
Pengasih seperti satu hati, la mengarahkannya sesuai kehendak-Nya". (HR. Muslim). 


102 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




Shalat juga mendatangkan kesehatan fisik, jika dilaksanakan dengan gerakan yang benar 
dan dengan thuma'ninah yang sempurna. 

Shalat membentuk kepribadian muslim yang bebas dari penyakit hati, diantaranya 
kesombongan. Dalam shalat seorang muslim dilatih melepaskan dirinya dari sifat angkuh dan 
sombong, betapa tidak, ia berada dalam satu shaf dengan siapa saja, tidak melihat derajat dan 
status sosial. la menempelkan tempat yang paling tinggi dan mulia pada tubuhnya, ia 
tempelkan ke tempat yang paling rendah, ia menempelkan dahinya ke lantai. la sedang 
menyelamatkan dirinya dari sifat sombong yang dapat menghalanginya menuju surga Allah 
Swt. Rasulullah Saw bersabda: 


yS" jjA Ojb (JlilXa A_Jj (3 OIS*" jjA V 

"Tidak akan masuk surga, seseorang yang di dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi". (HR. 
Muslim). 

Tidak hanya yang batin saja, akan tetapi zahir dan batin, shalat yang diterima Allah Swt 
mampu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Allah Swt berfirman: 

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar" . (Qs. al- 
'Ankabut [29]: 45). 


Pertanyaan 76: Apakah shalat yang tertinggal wajib diganti? 

Jawaban: 

Ya, wajib. Dalil: 

Imam Muslim menulis satu bab khusus dalam Shahih Muslim: 

^Sre-XJ djuipjl ‘-plj 


Bab: Qadha' (mengganti) shalat yang tertinggal dan anjuran menyegerakan shalat Qadha'. 

Dari Anas bin Malik, Rasulullah Saw bersabda: "Siapa yang terlupa shalat, maka ia wajib 
melaksanakannya ketika ia ingat. Tidak ada yang dapat menebus shalat kecuali shalat itu sendiri". (HR. 
Muslim). 

103 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



IS dUl <■ oO^ - ^ U*_j j^ijj-l s.li’r l — jllaji-l ^P- 0 ^ 4 iJl -Up f_y 

t OL^ciaj ^1 LOjLs . « l^ :!!.> La aUIj » — ^_L*j <u1p ls^ 5 — • i -r J j*-‘ oSo ^LO 5 ' o-^S"" 

. LPji-aJl L^Axj l 5^ 5 /" *■ C~j/P U .X*J Ll ijLLsJjJ i, «*>Vv2iJ L/3^5 


Dari Jabir bin Abdillah, sesungguhnya Umar bin al-Khaththab datang pada perang Khandaq, ia datang 
setelah matahari tenggelam. Umar mencaci maki orang-orang kafir Quraisy seraya berkata: "Wahai 
Rasulullah, aku hampir tidak shalat 'Ashar hingga matahari hampir tenggelam". Rasulullah Saw berkata: 
"Demi Allah saya pun tidak melaksanakannya". Lalu kami pergi menuju lembah Buth-han, Rasulullah Saw 
berwudhu', kemudian kami pun berwudhu'. Rasulullah Saw melaksanakan shalat 'Ashar setelah 
tenggelam matahari. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan shalat Maghrib". (HR. al-Bukhari). 

Pendapat Imam an-Nawawi: 


S' jUJL ^ (Jill >j>- ^jjl S' y>) y £ a) Lp-J L^jLL^ <CajJ Ij^^P 01 S' ^S. bZxj ^jjOJl s-Ld^Jl 

4 JU (^ujl Ijj&j <Uil y :L«LJLll 4jlo^>Ls^j Or* ^ l-Ul Lgl*^ l-Ul 

*>L^I jSLb L»^5 ^ (J<3 y> b.*oj ^JJuJl ^JJ^L ^L^-OLi <01 ^ 

>«01 OLi^j jl & <3 j^I) aOp awI 01 d -*P auI s y~y 3 c~jUj>- ^ 1 p cJ-L: L£j 

^ip g-i.^all 111 djN/j o^O- ^Lu-»L ^a^..Sl aljj (IX«P- £l_«3-b oU^~3l (^Ojl ^Jl (JUj (jh OjLiSlJl 

jlfll L~*L iijLJl 


Para ulama terkemuka telah Ijma' bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja, maka ia wajib 
meng-qadha'nya. Abu Muhammad Ali bin Hazm bertentangan dengan Ijma' ulama, ia berkata: "Orang 
yang meninggalkan shalat itu tidak akan mampu meng-qadha'nya, perbuatannya itu tidak sah. la cukup 
dengan memperbanyak berbuat baik dan shalat sunnat untuk memberatkan timbangan amalnya pada 
hari kiamat serta memohon ampun kepada Allah Swt bertaubat kepada-Nya. Pendapat Ibnu Hazm ini 
bertentangan dengan Ijma' ulama, pendapat ini batil bila dilihat dari dalilnya. Ibnu Hazm membahas 
dengan mengemukan dalil-dalil, akan tetapi dalil-dalil yang ia sebutkan itu tidak mengandung dalil 
secara mendasar dalam masalah ini. 

Diantara dalil yang mewajibkan Qadha' adalah hadits Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw 
memerintahkan orang yang melakukan hubungan intim di siang Ramadhan agar melaksanakan puasa 
dengan membayar kafarat. Artinya, ia mengganti hari puasa yang telah ia rusak secara sengaja dengan 
hubungan intim tersebut. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan Sanad Jayyid. Abu Daud juga 
meriwayatkan yang sama dengan itu. Jika orang yang meninggalkan karena lupa tetap wajib meng- 
qadha', maka orang yang meninggalkan secara sengaja lebih utama untuk mengqadha' 83 . 

Pendapat Imam Ibnu Taimiah: 


Imam an-Nawawi, al-Majmu'Syarh al-Muhadzdzab: 3/71. 

104 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




H a - <lU Qlj JJI^jJIj l g :p (jQzz-^/l ^J,JI s>jc£s} I 0-113^1 g. l T.j ? ^jl 4 _pjLc«^Jl 

Q-ulQ ^Jj o^/JtaJi Aijil UU 3 . 4 ^i 2 jyL!tj alr-Ji IJI^ls jjo*- ^Ip _ j£xjd\ o^A-s^ — a^/JtaJl ^p 4 jL>t^ij 3 -* UU ^-Lc-j ^JJi 
4^ i*Sjj iijjl 34 } : jlS j*-L^“3 aILp iJJl LS U^ olsJNI ^-f" 43 ^ a » Sj/sjiyLoJt ojIjUij . *>L Jj^jl^iJl LS v^ 

. llpl aIJIj ^ (_^y>-l LgJ 4 j aIIij 1)1 41 ® ^tjijl 


Menyegerakan diri melaksanakan qadha' shalat yang banyak tertinggal lebih utama daripada 
menyibukkan diri dengan shalat-shalat sunnat. Adapun shalat wajib yang tertinggal sedikit, maka 
melaksanakan qadha' bersama shalat sunnat, itu baik. Karena Rasulullah Saw ketika beliau tertidur 
bersama para shahabat sehingga tertinggal shalat Shubuh pada tahun perang Hunain, beliau 
melaksanakan shalat Qadha’ yang sunnat dan yang wajib. Ketika tertinggal shalat wajib pada perang 
Khandaq, beliau meng-qadha' yang wajib saja tanpa shalat sunnat. Shalat-shalat wajib yang tertinggal 
diqadha' di semua waktu, karena Rasulullah Saw bersabda: "Siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat 
Shubuh sebelum terbit matahari, maka hendaklah ia menambahkan satu rakaat lagi". Wallahu a'lam M . 


Kita wajib memperhatikan shalat-shalat kita, karena yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 
adalah shalat, Rasulullah Saw bersabda: 


a :iI 1 )U Ot>- -4L® 1 ) 1 ^ ^^'3 -4^9 1 )U aIXp ^ 4-alllil 3 J/ - 4 *Jl ^ Q (Jjl 01 

^1p 4 -«^p JjLc« ^ 4^ 4^ 2i ' q \j£ £r5^ 2j 1 /* 3J^*i 41^3 


"Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah 
shalatnya. Jika shalatnya baik, maka ia menang dan berhasil. Jika shalatnya rusak, maka ia telah sia-sia 
dan rugi. Jika ada kekurangan pada shalatnya, Allah berfirman: "Perhatikanlah, apakah hamba-Ku itu 
melaksanakan shalat-shalat sunnat, maka disempurnakan kekurangan itu". Demikianlah seluruh 
amalnya". (HR. at-Tirmidzi). 


Pertanyaan 77: Apakah hukum orang yang meninggalkan shalat secara sadar dan sengaja? 

Jawaban: 


S' o^A-^Jl jl } : LiL® b£ tfobp a^A-^Jl 4^slib y >I bl 1)1 

^. .■os £-:j! ) : ^-4“ 3 <u!p ^*0 ^ (J^s) ■ 4405*”4_u*J3 ®3A~y2jl ^dJl j' : tJlEj ^ IJ 3 I 3 -* 

iSyjy • * 1^1 » 3 j ( c~ 4 i ^^~3 0 L/ 2 ^j Qb *up 45 ^1 


84 Majmu' Fatawa Ibn Taimiah: 5/105. 

105 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




: Z^uyy 4^)1 0 ^ a/s St t^y y ^ j • 3 4 * 1 p 4^)1 Jy-^j JL ® • cJ ^ *UP 4^1 cpI 1 ? 4-1 yj y *-£~ y ^ 

( jiS" ~kai o^L^si\ —y yy ) '. Jls L>~£4P 4ill ^jd*j yLp y^} ^jPj ■ sljj ( ^y J^ 1 " 3 jP £45rljJ lS^ *^l <CO Ai4 


J- 42 J ^ y* ) ■ <J^ Lo^iP a 1)I Lf s43j 4ill U-P ^jj yUr ^jPj ( aJ *>U 0*>L42Jl i)y y ) I JlS <UP 4ill ( y’j Sjx^> yl y_j 

4 JJI j^^v 5 ^^jJI OaJ y* J^l c£'j OIS""ylS""o*^L 42 jl iijlj 01 : ^-L-*' 3 ^p ls^ 5 yp uij . ( y'Sy^s> 

4 JJI ^^jJI ^jp c£jj ^Ikj oyl iy ls^p (p ?rtJ ^ d ->'^ jilS^ L^xsj i y>- jAp j^p o/* ^^4p «*>L42jl iijlj jl : 3 ^-p 

( o*>L*2jl 3^y ySlil ij4jj <cl J <cJp 


Dosa besaryang kedua puluh adalah meninggalkan shalat secara sengaja. 

Pensyariat Yang Maha Bijaksana telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menegakkan 
shalat, menunaikannya, menjaganya dan memperhatikannya. Allah Swt berfirman: "Sesungguhnya 
shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman". (Qs. an-Nisa' [4]: 
103). Dan firman-Nya: "Orang-orang yang mendirikan shalaf. 

Sunnah juga demikian, diriwayatkan dari Rasulullah Saw: "Empat perkara yang dlwajibkan Allah dalam 
Islam, siapa yang melaksanakan tiga, maka itu tidak mencukupi baginya hingga ia melaksanakan 
semuanya; shalat, zakat, puasa Ramadhan dan haji ke baitullah". (HR. Ahmad). Diriwayatkan dari Umar 
bin al-Khaththab, Rasulullah Saw bersabda: "Siapa yang meninggalkan shalat secara sengaja, maka Allah 
menggugurkan amalnya, perlindungan Allah dijauhkan darinya (ia kafir), hingga ia kembali kepada Allah 
dengan bertaubat". (HR. al-Ashfahani). Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Siapa yang meninggalkan shalat, 
maka kafirlah ia". Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Siapa yang meninggalkan shalat, maka tidak ada agama 
baginya". Dari jabir bin Abdillah, ia berkata: "Siapa yang tidak shalat, maka ia kafir". 

Hadits shahih dari Rasulullah Saw: "Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat itu kafir". Demikian 
juga pendapat para ulama dari sejak masa Rasulullah Saw bahwa orang yang meninggalkan shalat secara 
sengaja tanpa udzur hingga waktunya berakhir, maka kafirlah ia, karena Allah Swt mengancam orang 
yang meninggalkan shalat. Diriwayatkan dari Rasulullah Saw: “Antara seseorang dan kekafiran adalah 
meninggalkan shalat" 85 . 


Senarai Bacaan. 

1. Al-Qur'an al-Karim 

2. Kutub Sittah besarta Syarah-r\ya 

3. Imam Ahmad bin Hanbal, al-Musnad 

85 Syekh Abu Bakar al-Jaza'iri, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah: 5/233. 

106 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 




4. Imam ath-Thabrani, al-Mu'jam al-Kabir 

5. Imam al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra 

6. Imam an-Nawawi, Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim 

7. - / al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 

8. - al-Adzkar 

9. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari 

10. - at-Talkhish al-Habirfi Takhrij Ahadits ar-Rafi'i al-Kabir 


11. Imam Ibnu Qudamah, al-Mughni 

12. Al-Hafizh al-Haitsami, Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id 

13. Imam ash-Shan'ani, Taudhih al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar 

14. - Subul as-Salam 

15. Imam asy-Syaukani, Nail al-Authar 

16. Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, Kifayat 
al-Akhyarfi Flail Ghayat al-lkhtishar 

17. Imam Ibnu Taimiah, Majmu' Fatawa Ibn Taimiah 

18. Syekh Abu Bakar al-Jaza'iri, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 

19. Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-lslamy wa Adillatuhu 

20. Yusuf al-Qaradhawi, Fatawa Mu'ashirah 

21. Flasan as-Saqqaf, Shahih Shifat Shalat Nabi min at-Takbir ila at-Taslim ka Annaka Tanzhur llaiha 

22. Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibn Baz 

23. Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibn 'Utsaimin 

24. Syekh Ibnu 'Utsaimin, Liqa'at al-Bab al-Maftuh 

25. Syekh Nashiruddin al-Albani, Shifat Shalat an-Nabi min at-Takbir ila at-Taslim ka Annaka Tarahu 

26. Fatawa asy-Syabakah al-lslamiyyah 

27. Fatawa Islamiyyah Su'al waJawab 

28. Maktabah Shamela 


BIOGRAFI PENYUSUN. 

H.Abdul Somad, Lc., MA. Lahir pada hari Rabu, 30Jumada al-Ula 1397 Hijrah, bertepatan dengan 18 Mei 
1977M, menyelesaikan pendidikan atas di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau 
pada tahun 1996. Memperoleh beasiswa dari Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1998, mendapat 

107 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Siiakan menyebariuaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 







gelar Licence (SI) pada tahun 2002. Pada tahun 2004 memperoleh beasiswa dari AMCI (Agence 
Marocaine Cooperation Internationale), mendapat gelar Diplome d'Etudes Superieure Approfondi (S2) di 
Dar al-Hadith al-Hassania Institute, sebuah insitut pendidikan Islam khusus Hadits yang didirikan oleh 
Raja Hasan II Raja Maroko di Rabat pada tahun 1964. Anggota Komisi Pengkajian Majelis Ulama 
Indonesia Provinsi Riau periode 2009 - 2013. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kotamadya 
Pekanbaru periode 2012 - 2017. Anggota Komisi Pengembangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode 
2009 - 2013. Dosen Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau sejak 2008 sampai sekarang. Mengasuh 
tanya jawab Islam di blog: www.somadmorocco.blogspot.com, kajian keislaman dalam bentuk mp4 dan 
mp3 dapat diakses di www.tafaqquhstreaming.com 


108 


Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club / Website: www.tafaqquhstreaminq.com 
Silakan menyebarluaskan e-book ini dengan menyertakan sumber 



